PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


ORASI ILMIAH 


Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar 
dalam Bidang Ilmu Studi Islam pada Fakultas Syariah 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. 


Selasa, 10 September 20 


NS KEMENTERIAN AG EPUBLIK INDONESIA 

UNIVE AS ISLAM NEGERI 

Ie MALIK IBRAHIM 
— MALANG 

TAHUN 209269 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


ORASI ILMIAH 


Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar 
dalam Bidang Ilmu Studi Islam pada Fakultas Syariah 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. 


Selasa, 10 September 2019 


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
MAULANA MALIK IBRAHIM 
MALANG 


TAHUN 2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 


Yth. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


Yth. Ketua dan Anggota Senat UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang 


Yth. Walikota Malang 

Yth. Para Pejabat Struktural di lingkungan UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang 

Yth. Para Pejabat Pemerintah se-Malang Raya 

Yth. Para Rektor PTKIN/PTKIS di Jawa Timur 

Yth. Para Direktur Pascasarjana PTKIN/PTKIS di Jawa Timur 
Yth. Ketua Pengadilan Agama di Jawa Timur 

Yth. Kepala Kantor Kemenag se- Malang Raya 


Yth. Para Sejawat Akademika, handai taulan, keluarga, sahabat, 
mitra kerja, kolega, dan seluruh hadirin yang saya muliakan 


Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita yang 
mendalam dengan ucapan alhamdulillah, kehadirat Allah SWT, 
atas segala limpahan rahmat, taufig dan hidayah-Nya kepada 
kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat ini, dalam 
rangka pengukuhan guru besar, dalam keadaan sehat wal “afiyat. 


Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada 
Nabiyullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga 
dan seluruh umat yang mencintai dan mengikuti beliau, seraya 
berdoa semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat 
kelak. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 1 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Rektor, senat, pimpinan, dan hadirin sekalian yang saya 


muliakan, 


Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah 
saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi- 
tingginya, atas kehadiran Bapak/Ibu/ dan hadirin sekalian 
dalam acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam 
Bidang Ilmu Studi Islam. Karena itu pula, saya mohon izin 
untuk diperkenankan menyita waktu Bapak/Ibu sekalian selama 
15 menit, untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul 
“Perempuan dan Keluarga: Radikalisasi dan Kontra Radikalisme 


di Indonesia”. 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


PEREMPUAN DAN 
KELUARGA: 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


A. Pendahuluan 


Kekerasan berbasis agama, etnis dan gender merupakan 
tontonan yang bisa disaksikan setiap hari melalui berbagai 
media. Intoleransi, radikalisme dan terorisme atas nama agama 
sering kali menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai 
korban. Perempuan dan radikalisme memiliki sisi paradoksal, 
di satu sisi merupakan korban dan sasaran radikalisme namun 
di sisi lain perempuan (dan anak) juga ada yang direkrut dan 
terlibat menjadi pelaku radikalisme. Di samping menjadikan 
perempuan dan anak-anak sebagai korban radikalisme karena 
suami dan ayah mereka menjadi pelaku bombing, kini muncul 
trend baru berupa rekrutmen perempuan sebagai martir dan 
“pengantin” bom bunuh diri. Dalam kasus terorisme tahun 2016, 
setidaknya enam (6) perempuan telah ditangkap karena terlibat 
aksi tersebut. Diantara mereka adalah Dian Yulia Novi, Arinda 
Putri Maharani, dan Anggi alias Khanza, mantan buruh migran. 
Meskipun secara kuantitatif terkesan kecil, namun jumlah 
perempuan yang terlibat radikalisme cenderungmeningkat 
dibanding tahun-tahun sebelumnya.' 


1 Alamsyah M. Djakfar dkk, Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan Riset Lima Wilayah: 
Bogor, Depok, Solo Raya, Malang, Sumenep (Jakarta: CSIS-The Wahid Foundation, 2017). 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 3 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Radikalisme merupakan fenomena sosial keagamaan yang 
tidak bisa dijelaskan melalui perspektif monolitik. Konsep 
radikalisme mengacu pada paham yang dimiliki kelompok yang 
memiliki keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka 
perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang 
sedang berlangsung.”Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa 
gerakan radikalisme yang melahirkan militansi dan aksi-aksi 
terorisme bukan sekedar masalah ideologis, tetapi merupakan 
gejala modern yang sangat kompleks. Radikalisme memiliki 
kaitan erat dengan sejarah, pergeseran geostrategis, masalah 
sosial-ekonomi, dan dinamika politik akibat proses modernisasi 
dan globalisasi. Kelompok ini muncul karena kuatnya keyakinan 
ideologis bahwa Islam adalah agama komprehensif (kaffah).Inti 
agama bagi kelompok ini adalah apa yang harus diaplikasikan 
secara nyata tidak hanya mencakup ritualitas, namun juga sosial, 
budaya, ekonomi, dan politik. Karena itu, terwujudnya institusi 
politik yang mampu menjamin terlaksananya syariat Islam 
adalah wajib adanya. 


Terdapat beberapa istilah yang lazim digunakan 
dalam konteks pencegahan dan penanganan radikalisme, 
yakni deradikalisasi, disengagement, dan kontra-radikalisasi. 
Deradikalisasi mengacu pada proses melepaskan seseorang, 
baik secara sukarela maupun dipaksa, dari pandangan ekstrem 
mereka. Disengagement mengacu pada proses mengubah atau 
mengalihkan seseorang dari kegiatan kelompok ekstrem, tanpa 
harus mengubah pandangan mereka. Kontra-radikalisasi adalah 


2  Jamhari dan Jajang Jahroni (ed.), Gerakan Salafi Radikal di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2004), p. 
Saella Fitriana, Upaya BNPT dalam Melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia. 
Journal of International Relations (Vol. 2, No. 3, 2016), pp. 187-194, http://ejournal-sl.undip. 
ac.id/index.php /jihi 


4 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


proses atau langkah-langkah untuk mencegah lahirnya generasi 
baru yang ekstrem. Kontra radikalisasi dalam konteks tulisan 
ini merupakan upaya penanaman nilai-nilai keindonesiaan, 
kebangsaan, dan non-kekerasan, yang dilakukan melalui 


berbagai program untuk masyarakat secara umum." 


Literatur tentang  radikalisasi,  ekstremisme, dan 
terorisme mengajukan banyak argumen tentang keterlibatan 
perempuan dalam radikalisme kekerasan. Sebagian besar 
literatur memfokuskan kajian pada laki-laki sebagai pelaku 
kekerasan dan kurang memberikan pandangan gender secara 
eksplisit tentang keterlibatan perempuan dalam kelompok- 
kelompok radikal. Ada kesalahpahaman yang populer bahwa 
ekstremisme dan terorisme hanya menyangkut laki-laki, 
sedangkan perempuan sering terlihat sebagai pihak yang pasif, 
korban, tidak berdaya, bawahan, dan hanya memiliki peran 
tradisional sebagai ibu.'Padahal sebagian besar faktor yang 
mendorong laki-laki bergabung atau menjadi teroris sebenarnya 
juga menjadi pendorong bagi perempuan dengan cara yang 
sama. Asumsi ini diperkuat dengan hasil studi Huckerbys yang 
menunjukkan kesalahpahaman masyarakat bahwa radikalisme 
dan ekstremisme merupakan kekerasan yang secara eksklusif 
sebagai dunia laki-laki. Oleh karena itu strategi dan tindakan 
kontra-terorisme sering dikonstruk dengan nuansa bias gender. 
Potensi perempuan sebagai sasaran radikalisasi dan terlibat 


" BNPT, Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS, http://belmawa.ristekdikti. 
go.id/ wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terorisme.pdf 


5 Iffat Idris and Ayat Abdelaziz, “Women and Countering Violent Extremism”, Helpdesk Research 
Report.04.05.2017, p. 6. www.gsdrc.org helpdesk@gsdrc.org. 

Jayne Huckerby, “Gender and Counter-Radicalization: Women and Emerging Counter-Terror 
Measures”, Margaret L.. Satterthwaite and Jayne Huckerby (eds.), Gender, National Security, and 
Counterterrorism: Human Rights Perspectives (Oxon: Routledge, 2013). 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 5 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


dalam kelompok ekstremis masih dianggap remeh sehingga 
kurang mendapatkan perhatian. Potensi khusus perempuan 
dalam melawan radikalisme masih diabaikan dan terbatas 
pada peran stereotip. Mempertimbangkan peran gender dalam 
persoalan keamanan keluarga dan masyarakat dari radikalisme 
adalah signifikan. 


Upaya-upaya menghilangkan hambatan perempuan 
untuk berpartisipasi secara aktif dalam melawan radikalisme 
dan terorisme sebagai bagian dari penegakan hukum, otoritas 
publik dan masyarakat sipil lainnya sangat diperlukan, dengan 
alasan: 1) perempuan adalah anggota masyarakat dan karenanya 
dapat berpartisipasi secara aktif dalam inisiatif yang dirancang 
untuk menjamin keamanan masyarakat, 2) perempuan sering 
menjadi korban serangan teroris dan tindakan kontra-teroris, 
3) perempuan membawa perspektif yang berbeda untuk 
mengidentifikasi dan mengatasi masalah politik, sosial, ekonomi, 
budaya atau pendidikan tertentu yang dapat menyebabkan 
radikalisme dan terorisme di kalangan perempuan, pemuda 
dan anak-anak, 4) perempuan dapat mendeteksi gejala paparan 
radikalisme pada anak-anak sebelum mereka terlibat terorisme.” 


B. Keluarga, Patriarkhi, Subordinasi Perempuan, dan 


Radikalisme 


Sejumlah studi menyebutkan bahwa posisi perempuan 
dalam radikalisme memiliki peran yang tidak selalu sama 
dengan laki-laki. Ibu memiliki peran penting dalam mendidik 


7 Jayne Huckerby, Women and Preventing Violent Extremism: The USA and UK Experience (New 
York University School of Law: Center for Human Rights and Global Justice, 2012). 


6 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


anak-anak yang shalih, namun juga bisa menciptakan generasi 
muda pelaku teroris. Ibu juga bisa berperan sebagai protectors 
yang menyembunyikan, menyelamatkan, dan memberikan 
tempat aman bagi pelaku terorisme, dan combatants yang 
berkontribusi secara aktif dalam aksi-aksi kekerasan radikal. 
Mereka bisa berperan sebagai penggalang dana, fasilitator 
transaksi, maupun pelaku pengeboman." Dalam konteks 
budaya patriarkhi, perempuan dinilai memiliki kelebihan,” 
yakni persepsi bahwa perempuan dipandang tidak berbahaya 
dibanding laki-laki. Kendati demikian, keterlibatan perempuan 
dalam proses intoleransi dan radikalisme tidak bisa ditangani 
dengan cara yang sama dengan laki-laki. Hal ini karena terkait 
dengan konteks pengalaman hidup dan relasi gender yang tidak 
bisa diabaikan. Dalam situasi kultur patriarkhi, perempuan juga 
cenderung memiliki sikap intoleran jika interaksinya dengan 
dunia luar terbatasi oleh keempat dinding rumah." 


Posisi perempuan dalam gerakan radikalisme bisa menjadi 
subyek sekaligus obyek. Sebagai subyek, perempuan bisa 
berperan sebagai pendidik, agen perubahan, propagandis, 
pengumpul dana, perekrut, penyedia logistik, pengantin 
atau pelaku bom bunuh diri, kurir, agen radikal, motivator, 


simpatisan, pendukung, pengikut, dan pendamping setia." 


8 


Karla Cunningham. “The Evolving Participation of Muslim Women in Palestine, Chechnya, 
and the Global Jihadi Movement.” Cindy D. Ness, Female Terrorism and Militancy: Agency, 
Utility, and Organization (New York: Routledge, 2008), pp.87-95. 

?  Debra Zedalis, “Beyond the Bombings: Analyzing Female Suicide Bombers”. Ness, Female 
Terrorism, p.50. 

1 Alamsyah M. Djakfar dkk, Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan Riset Lima 
Wilayah: Bogor, Depok, Solo Raya, Malang, Sumenep (Jakarta: CSIS-The Wahid Foundation, 
2017). 

1 Edit Schlaffer & Ulrich Kropiunigg, Can Mothers Challenge Extremism? Mothers» Perceptions 

and Atfitudes of Radicalization and Violent Extremism (Vienna: SAVE (Sisters Against Violent 

Extremism |, 2015). 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 7 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Mereka juga berperan memberikan dukungan keuangan dan 
logistik, pembukuan, menghubungkan jaringan ekstremis melalui 
pernikahan, peran domestik berupa melahirkan, membesarkan, 
dan mendidik anak-anak, dakwah dan propaganda, menjalankan 
media online dan media sosial, menyembunyikan teroris di 
rumah mereka, menjadi sukarelawan pembuat bom, pelaku bom 


bunuh diri, dan menjadi kombatan.? 


Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perempuan 
memiliki peran penting yang memungkinkan mereka terlibat 
dalam proses radikalisasi, namun masih cenderung diremehkan." 
Keterlibatan perempuan dengan aksi-aki kekerasan dan 
radikalisme bisa disebabkan: 1)strategi dan taktik ISIS 
menggunakan perempuan dalam peran-peran kombatan sebagai 
pasukan artileri dan pelaku bom bunuh diri, 2)secara sosiologis 
perempuan adalah kelompok rentan yang bisa mengakses 
media sosial dengan mudah namun tidak memiliki kemampuan 
literasi yang baik sehingga mudah terpengaruh konten radikal 
yang tersebar, 3)keterlibatan perempuan buruh migran yang 
mengalami berbagai trauma psikologis, sehingga kondisi 
patologi psikis tersebut membuat mereka mudah menerima 
pengaruh apapun yang dianggap dapat menolong, 4)perempuan 
membutuhkan mekanisme pertahanan diri dari berbagai 
tekanan sosial sehingga mereka merasa mendapatkan tempat 
di komunitas radikalisme. Dengan demikian, keterlibatan 


perempuan sebagai subyek dan obyek dalam gerakan radikalisme 


12 Leslie Dwyer and Elizabeth Rhoads,”The Role of Women in Violent Extremism in Asia”, June 
26, 2018, Usaid.Gov.Management Systems International, 2018. 


8 Becky Carter, “Women and Violent Extremism”, Laporan Penelitian Helpdesk, 13.03.2013.-www. 
gsdrc.org helpdesk@gsdrc.org 


8 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


dan terorisme, disebabkan mereka memiliki loyalitas penuh, 


lemah, dan kurang memancing kecurigaan petugas keamanan." 


Studi Orav dkk juga menunjukkan pandangan bias gender 
terhadap keterlibatan perempuan dalam radikalisme yang 
kurang diperhitungkan. Konstruk ini dibentuk oleh: pertama, 
dunia terorisme selalu diasumsikan sebagai dunia laki-laki, 
dan karenanya posisi dan keterlibatan perempuan dipandang 
sebelah mata, meskipun ada bukti bahwa mereka bergabung 
dengan organisasi teroris dengan alasan yang sebagian besar 
sama dengan laki-laki. Kedua, keterlibatan perempuan dalam 
dunia terorisme tidak bisa dilihat dalam satu dimensi. Mereka 
memainkan peran tidak hanya sebagai pengantin jihad, tetapi 
juga dalam peran-peran penting lain, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Peran perempuan dalam ekstremisme 
terutama pada kasus ISIS dan berbagai konflik sangat unik 
bukan saja karena migrasi mereka ke Timur Tengah, namun 
karena peran mereka sebagai fasilitator, pendukung, dan 
perekrut di negara asal.” Ketiga, motivasi perempuan untuk 


bergabung atau mendukung aksi terorisme tidak berbeda dengan 
laki-laki. 


4 Siti Musdah Mulia, “Perempuan dalam Gerakan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia”, 
Pendidikan Kader Lanjut (PKL) Koalisi Perempuan Indonesia , Hotel Sofyan-Jakarta, 28 
Oktober- 07 November 2017,https://www.kompasiana.com/manuela/5a1d02f8fcf68117f634f1 
c2/perempuan-dalam -gerakan-radikalisme-dan-terorisme-di-indonesia?page-all 


15 Anita Orav, Rosamund Shreeves & Anja Radjenovic with Sofia Lopez, “Radicalisation and 
Counterradicalisation: A Gender Perspective”, EPRS: European Parliamentary Research Service 
(European Union, 2016), . 

16 Rebecca Turkington and Agathe Christien. Women, Deradicalization, and Rehabilitation: Lessons 

from an Expert Workshop, April 2018. 

Sofia Patel, “The Sultanate of Women Exploring Female Roles in Perpetrating and Preventing 


Violent Extremism”, ASPI Australian Strategic Policy Institute-Counter Terrorism Policy Centre 
(February 2017). 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 9 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Partisipasi perempuan telah berevolusi dari peran tambahan 
sebagai pendukung laki-laki untuk mengumpulkan informasi, 
memberikan perawatan kesehatan, dan memelihara rumah 
aman, menjadi terlibat langsung dalam tindakan kekerasan 
dan bom bunuh diri. Dukungan perempuan juga menjadi ciri 
utama gerakan ISIS, karena telah memberikan peran kepada 
perempuan dengan porsi dan posisi yang sangat kompleks. 
Hal ini terbukti dengan jumlah perempuan yang terlibat ISIS 
diperkirakan mencapai 10-1596." Studi lain tahun 2016 bahwa 
20Y anggota kelompok radikal yang terlibat ISIS adalah 
perempuan. Beberapa liputan media tentang pertempuran di 
Mosul juga menyoroti kehadiran perempuan radikal dari Jerman, 
Kanada, dan negara-negara barat lainnya. Para perempuan yang 
terlibat dalam kelompok ekstremis tersebut akan kembali ke 
tempat asal mereka di Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Serikat 
pada saat deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi program 
yang harus mempertimbangkan kebutuhan mereka.” Dengan 
demikian, fenomena keterlibatan perempuan Indonesia dalam 
dunia radikalisme dan terorisme sebagaimana terjadi dalam 
beberapa waktu belakangan ini, justru sudah lama terjadi di 
Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika? Dalam konteks ini, ada 
kecenderungan bahwa di lingkungan militan yang pada awalnya 
didominasi laki-laki, kini perempuan juga terlibat dalam gerakan 
radikalisme.#Fenomena ini menjadi bukti bahwa radikalisme 


8 Idris and Abdelaziz, “Women and Countering Violent Extremism” , p. 6. 


1?  Turkington and Christien, Women, Deradicalization, and Rehabilitation. 


2 Di antara tiga orang perempuan yang terlibat dalam serangan di markas polisi di Mombasa 


adalah seorang perempuan Kenya dan dua perempuan Somalia. Tiga perempuan itu memiliki 
kaitan dengan Jaylish Al Ayman, yang merupakan afiliasi al-Shabab di Mogadishu, Somalia. 
Ulfat Hussein Masibo, Makalah Seminar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), 
Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, 25-27 
April 2017. 

Tore Bjargo and Ingvild Magnes Gjelsvik, “Norwegian Research on the Prevention of 


2 


10 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


dan ekstremisme yang selama ini dianggap hanya menyangkut 
laki-laki, mengakibatkan potensi perempuan menjadi sasaran 
radikalisasi, sehingga keterlibatan mereka sebagai pelaku kurang 
diperhatikan.? 


Perempuan Indonesia yang terlibat ISIS dan berhijrah ke 
Suriah pada umumnya mengikuti suami dengan mengajak serta 
anak-anak mereka. Perkiraan resmi tentang jumlah mereka 
yang kemudian disebut sebagai foreign terrorist fighters (FTF) 
itu bervariasi. Hingga tahun 2017, setidaknya 671 WNI yang 
terdiri dari 524 laki-laki dan 147 perempuan terlibat kelompok 
ISIS di Irak dan Suriah. Polisi merinci jumlah FTF laki-laki dan 
perempuan yang masih hidup dan pernah terlibat dengan Daesh 
di Irak dan Suriah sebanyak 343 orang, dan 99 anak-anak. 
FTF dari Indonesia yang tewas di Irak dan Suriah sebanyak 97 
orang, 132 orang belum diketahui identitasnya, termasuk dua 
di antaranya anak-anak. Dengan demikian total WNI yang 
terlibat dengan Daesh di Irak dan Suriah diperkirakan ada 671 
orang. Sumber lain menyebutkan bahwa setidaknya 800 orang 
Indonesia berangkat ke Irak dan Suriah sejak awal konflik, 
termasuk perempuan dan anak-anak. Pada Agustus 2018, 568 
orang Indonesia tetap tinggal di Irak dan Suriah, 69 meninggal, 
dan 183 kembali ke tanah air, yang dideportasi dari negara- 
negara transit saat bepergian ke Timur Tengah.“Para deportan 
ISIS ini menjadi potensi besar bagi semakin meningkatnya 


Radicalisation and Violent Extremism: A Status of Knowledge”, http://brage.bibsys.no/xmlui/ 
handle /11250 /175025/browse? order-DESCK& type-dateissued. 


OSCE, Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead 


to Terrorism: A Community-Policing Approach (Vienna: the Organization for Security and Co- 
operation in Europe, 2014), pp. 142-3. 


22 


2 Country Reports on Terrorism 2016, United States Department of State Publication Bureau of 


Counterterrorism, Released July 2017, pp. 75-9. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 11 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


aksi radikalisme-terorisme di Indoneia. Fenomena bom bunuh 
diri yang melibatkan tiga keluarga di Surabaya pada 13-14 Mei 
2018, mengisyaratkan adanya perubahan sifat serangan teroris 
di negeri ini. Untuk pertama kalinya para pelaku bom bunuh 
diri adalah seluruh keluarga mantan deportan ISIS, termasuk 


perempuan dan anak-anak.“ 


Di antara perempuan-perempuan yang terpapar ideologi 
radikal dan melakukan aksi radikalisme dan terorisme di 
Indonesia adalah: 1)Munfiatun (2006) Istri Noordin M. Top 
yang terlibat kasus menyembunyikan pelaku kekerasan ekstrem 
yang dilakukan suaminya, 2) Siti Rahmah (2008), istri kedua 
Noordin M. Top dan terlibat kasus menyembunyikan suaminya, 
3) Putri Munawaroh, Istri Adib Susilo yang menyembunyikan 
pelaku terorisme, 4) Nurul Azmi Tibyani, Istri Cahya Fitriyanta 
yang membantu suami dalam pendanaan pelatihan militer 
Poso tahun 2008, 5) Ummu Delima (2014), istri Santoso 
yang mendukung suaminya dalam gerakan terorisme Poso, 
6) Arinda Putri Maharani, istri pertama Muhammad Nur 
Solihin, tersangka otak pelaku bom panci yang disiapkan untuk 
diledakkan istri keduanya di istana negara, 7) Dian Yulia Novi 
(2016), isteri kedua Nur Solihin sebagai pelaku bom panci 
yang gagal meledak di istana negara, dan 8) Ika Puspita Sari 
(2016), pelaku bom bunuh diri dan keduanya mantan buruh 
migran, 9)Tutin Sugiarti, penjual obat-obatan herbal dan terapis 
pengobatan Islam yang memfasilitasi perkenalan Dian dengan 
pimpinan sel ISIS, 9) Puji Kiswati, pelaku peledakan bom bunuh 
diri di 3 gereja di Surabaya bersama suami dan ketiga anaknya, 
10) Tri Ernawati, pelaku peledakan bom di polrestabes Surabaya 


4 Leo Suryadinata, Islamism and the New Anti-Terrorism Law in Indonesia. ISEAS Perspectiue, 


Issue No. 39, 25 July (Singapore: Yusof Ishak Institute, 2018). 


12 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


bersama suami dan anak-anaknya, dan 11) Puspita Sari, istri 
pelaku pembuat bom yang meledak di rusunawa Wonocolo.“ 


Berdasarkan penelitian Institut untuk Dialog Strategis, 
Yayasan Ouilliam, Erin Saltman dkk., Nikita Malik, dan Haras 
Rafig, menyimpulkan bahwa faktor yang mendorong perempuan 
dan laki-laki melakukan hijrah ke Irak dan Syria adalah 
penganiayaan yang dirasakan orang Muslim, keinginan untuk 
mendukung tujuan yang adil melawan tirani rezim Assad, dan 
isolasi sosial-budaya di Barat. Sedangkan faktor yang menjadi 
daya tarik mereka adalah keinginan untuk berpartisipasi dalam 
membangun khilafah utopis, prospek menciptakan identitas 
persaudaraan berdasarkan pengalaman dan tujuan bersama, dan 
kemungkinan untuk merebut kembali spiritualitas dan makna 
dalam kehidupan.” 


Salah satu ikatan sosial paling umum yang melibatkan 
perempuan dalam kelompok radikal adalah melalui ikatan 
pernikahan, pertemanan, dan persaudaraan. Semua perempuan 
yang terhubung dengan jaringan Jl di Depok dan jaringan JAD 
di Solo dan Malang terpapar ideologi radikal melalui suami 
mereka. Demikian juga isteri-isteri pelaku bom bunuh diri di 
Surabaya pada Mei 2018. Keterlibatan sejumlah perempuan 
dengan dunia terorisme juga melalui pertemanan, sebagaimana 
terjadi pada pekerja migran dari Dieng yang membuat 
keanggotaan resmi ke jaringan JAD melalui teman perempuan 


25 


Dirangkum dari jurnal dan berbagai media online, di antaranya: Christin Rajagukguk, 
“Feminisme Kultural dan Peran Perempuan dalam Deradikalisasi di Indonesia”, Journal of 
International Relations, Volume 4, Nomor 4, 2018, 775-783, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index. 
php/jihi/Adrianus Adhi, Live Streaming Ledakan Bom di Polrestabes Surabaya Pagi ini 14 
Mei 2018, :Detail Rentetan Bom 2 Hari di Surabaya dan Sidoarjo,  Amirullah (ed.), Ledakan 
Bom di Surabaya Terjadi di Tiga Gereja, Minggu, 13 Mei 2018, https://nasional.tempo.co/ 
read/1088304/ledakan-bom-di-surabaya -terjadi-di-tiga-gereja. 


2 Patel,“The Sultanate of Women”,p. 46. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 13 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


di telegram. Ikatan kekeluargaan juga menjadikan seorang ibu 
di Bogor memperkenalkan keluarganya ke jaringan teroris dan 
berhasil mempengaruhi keluarganya untuk pergi ke Syria.” 


Riset Alamsyah M. Djakfar dkk?8 di empat (4) daerah 
di Indonesia, menemukan sejumlah aktor perempuan yang 
terafiliasi dengan organisasi-organisasi radikal, baik tanpa atau 
dengan kekerasan. Di antara mereka ada yang menjadi aktivis 
Muslimah HTI di Bogor, Mujahidah FPI dan Mujahidah MMI 
di Solo. Di Bogor, Solo, dan Malang, riset ini juga menemukan 
adanya perempuan-perempuan yang terhubung dengan ISIS dan 
pro Jl dan Al-Oaeda. Perempuan yang menjadi deportan dan 
kelompok istri jaringan teroris pro-ISIS Abu Jandal ditemukan 
di Malang, sementara kelompok perempuan yang terkait dengan 
JI dan pro Al-Oaeda terdapat di Depok, Bogor, Solo, dan 
Malang. 


Alasan perempuan mendukung dan berpartisipasi dalam 
kelompok teroris sebagian besar sama dengan laki-laki, seperti 
respon terhadap kondisi sosial-politik, komitmen dan fanatisme 
terhadap keyakinan agama dan ideologi, kesedihan atas kematian 
orang yang dicintai maupun orang terdekat,”reaksi terhadap 
ketidaksetaraan dan diskriminasi berbasis gender, kekerasan, 
dan penolakan hak dan peluang." Ketidaksetaraan gender dalam 
konteks teorisme ini menarik disimak riset Oudraat seperti 
dikutip Fink dkk bahwa ada hubungan signifikan antara 


2  CSIS and Wahid Foundation, In-depth Research on Women Involvement in Intolerance and 
Radical Groups (Jakarta: Wahid, 2018). 


2 Djakfar dkk, Intoleransi dan Radikalisme. 
2 Fink et al, The Roles of Women, p. 3. 

2 OSCE, Preuenting Terrorism. 

8 Fink et al, The Roles of Women, p. 21. 


14 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


ketidaksetaraan gender dan bergabungnya perempuan dengan 
kelompok teroris. Ketidaksetaraan gender memberikan lahan 
subur bagi kelompok-kelompok teroris untuk mengeksploitasi 
perempuan dalam masyarakat patriarkhi, demi keuntungan 
mereka. Meningkatnya perempuan pelaku bom bunuh diri 
dalam operasi terorisme merupakan bukti kuat adanya sistem 
sosial yang menempatkan perempuan tidak setara dengan laki- 
laki. Sejumlah perempuan yang bergabung dengan kelompok 
teroris dengan beragam peran yang dimainkan adalah di antara 
cara mereka untuk mengatasi perasaan dinomorduakan dan 


menjadi korban.” 


Meningkatnya keterlibatan perempuan sebagai pelaku 
bom bunuh diri memiliki motivasi yang beragam. Beberapa 
studi menyebutkan bahwa mereka bergabung dengan kelompok 
radikal-terorisme karena alasan yang sama dan kompleks 
seperti laki-laki? Menurut Badran,4 perempuan yang rentan 
terhadap bujukan ekstremisme radikal adalah: 1) perempuan 
yang mengalami kondisi ekonomi dan sosial yang miskin, tidak 
terdidik atau tidak berpendidikan, dan terpinggirkan secara 
sosial, 2) perempuan dengan keluhan politik yang kuat dan rasa 
ketidakadilan yang mendalam terhadap kelompok tertentu, 
3) perempuan yang rentan menginduksi ekstremisme melalui 
tekanan agama, 4) perempuan yang memiliki hubungan dekat 
dengan laki-laki yang teradikalisasi, 5)perempuan muda yang 
masih lajang, bercerai, atau janda, 6) perempuan yang menderita 


2 Iffat Idris & Ayat Abdelaziz, “Women and Countering Violent Extremism”, Helpdesk Research 
Report, 04.05.2017, p.2. www.gsdrc.org helpdesk@gsdrc.org. 
Becky Carter, “Women and Violent Extremism”, Helpdesk Research Report, 13.03.2013.www. 
gsdrc.org helpdesk@gsdrc.org. 


4 Margot Badran, Women and Radicalization, Diis Working Paper No 2006/5 (Copenhagen: 
Danish Institute For International Studies, 2006). 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 15 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


karena kehilangan keluarga/seseorang yang dekat, dan 7) 
perempuan yang menderita marginalisasi politik. 


Di antara faktor yang menjadi daya penarik bagi 
perempuan terlibat radikalisme adalah: 1)faktor religius 
berupa kuatnya doktrin bahwa menegakkan khilafah adalah 
kewajiban bagi setiap Muslim, 2)faktor ideologis berupa 
doktrin hijrah, jihad, syahid, Islam kaffah yang dimaknai 
dalam dimensi politis sebagai kewajiban untuk mewujudkan 
piranti dan institusi politik, 3)faktor politis berupa munculnya 
radikalisme sebagai respon terhadap narasi ketidakadilan yang 
dipertontonkan negara, 4)faktor pribadi berupa provokasi dan 
propaganda melalui internet yang dapat mempengaruhi para 
perempuan muda untuk meninggalkan zona nyaman mereka 
untuk bergabung dengan kelompok radikal. Tesis Mirahmadi" 
membuktikan bahwa keterlibatan perempuan dalam terorisme 
karena berkaitan dengan faktor individu dan sosial. Di antaranya 
adalah janji akan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak, 
kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan masalah hidup yang tidak 
terselesaikan, kebutuhan akan persahabatan, feminisme, dan 
membalaskan kematian keluarga. Tesis ini diperkuat temuan 
Lindsey O'Rourke melalui aksi kelompok Black Widows di 
Checnya pada tahun 2000-an yang melakukan serangan bunuh 
diri sebagai balas dendam atas kematian suami mereka. 


Sejumlah kasus kekerasan dan terorisme yang melibatkan 
perempuan di tanah air juga karena pengaruh, tekanan, dan 
akibat deradikalisasi oleh pasangan mereka, karena posisi dan 
peran di ruang sosial, ekonomi, dan politik yang termarjinalisasi. 


5 Hedieh Mirahmadi, “Women's Education: Promoting Development, Countering Radicalism” 
(World Organization for Resource Development and Education (WORDEI: The Washington 
Institute for Near East Policy, April 3, 2014) 


16 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


Kondisi ini diperparah oleh represi yang dilakukan oleh struktur 
sosial dan otoritas keagamaan, yang mengakibatkan kelompok 
tertentu tersingkirkan dari arus-utama kehidupan modern.” Hal 
ini sejalan dengan tesis Arendt,” bahwa akar terorisme adalah 
perasaan ditinggalkan dan ketidakberdayaan menghadapi prestasi 
peradaban modern yang telah dicapai manusia sendiri. Mereka 
yang terasing akhirnya mencari perlindungan dari komunitas 
primordial semisal agama, karena menawarkan penghiburan 
dan ketetapan hati. Namun ketundukan secara taken for granted 
dapat menghilangkan sikap kritis dan rasionalitas mereka. 


Sejumlah riset menyimpulkan bahwa ketika ada proses 
radikalisasi dalam masyarakat, maka perempuan selalu berada 
dalam posisi sebagai korban. Dalam perspektif agama-agama, 
perempuan seringkali menjadi sasaran diskriminasi dan 
eksploitasi para penafsir tradisional-fundamentalis yang bercorak 
misoginis. Bahkan kelompok perempuan menjadi sasaran 
kelompok radikalisme agama juga dengan alasan yang sangat 
jelas. Kolaborasi antara legitamasi agama berupa interpretasi 
tradisional terhadap teks-teks suci yang berkolaborasi dengan 
nilai-nilai budaya patriarkhi yang bias gender, menjadi salah 
satu kontributor penting bagi maraknya fenomena radikalisme. 
Dengan legitimasi agama, kelompok radikal memiliki alasan 


untuk mengontrol perempuan. 


Dengan argumen purifikasi dan kembali kepada teks al- 
Ouran dan Hadits, kelompok radikal menegaskan perbedaan 


8 Aan Jaelani, Islam, Gender and Fundamentalism-Radicals in A Global Political Economy, , 
MPRA Paper No. 69527, posted 15 February 2016. 


3 Hannah Arendt, On Violence (New York: A Harvest Book, Harcourt Brace and Co., 1970). 


8 Siti Musdah Mulia, “Perempuan Dalam Gerakan Terorisme di Indonesia”, home/dok/2018- 
perempuan-dalam-gerakan-terorisme-di-indonesia.pdf 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 17 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


hak laki-laki dan perempuan. Dalam konteks radikalisme, 
kembali kepada ajaran agama berarti mengembalikan perempuan 
ke rumah mereka (domestifikasi). Sejumlah legitimasi agama 
menuntut perempuan memiliki kesetiaan, kepatuhan, dan 
loyalitas tanpa batas terhadap suami. Karena itu, perempuan 
lebih mudah percaya dan tunduk pada ideologi berlegitimasi 
agama.Ideologi jihad yang dinarasikan ISIS sebagai kewajiban 
semua Muslim baik laki-laki maupun perempuan, menjadi salah 
satu faktor determinan bagi maraknya suicide bombing yang 
dilakukan atau melibatkan perempuan. Temuan riset Yayasan 
Prasasti Perdamaian,” memperkuat bahwa umumnya pelaku 
terorisme adalah para isteri dan keluarga teroris yang sudah lama 
terlibat dalam aksi-aksi pengeboman di Indonesia, isteri dan 
keluarga para jihadis di Suriah, Lebanon, dan Turki. 


Posisi tawar perempuan dalam budaya patriarkhi diperparah 
dengan doktrin kepatuhan terhadap suami sebagai pemimpin 
keluarga dengan legitimasi agama berupa al-Ouran, 4:34 
tentang kepemimpinan laki-laki atas peremuan, dan hadis Nabi 
tentang larangan perempuan menjadi pemimpin). Perspektif 
feminisme memandang bahwa pada umumnya perempuan 
berada pada posisi ditentukan oleh laki-laki. Banyak perempuan 
yang rela dijadikan isteri seorang teroris, untuk mendapatkan 
jalan pahala jihad sebagai pengantin bom bunuh diri. Kasus 
Dian Novita Yuli, Puji Kiswati, Ummu Delima, dan Ika Puspita 
Sari adalah di antaranya. Sebagian mereka direkrut melalui 


89 Yayasan Prasasti Perdamaian (Institute for International Peace Building (IIPB| adalah 


lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang didirikan oleh Noor Huda Ismail, alumni pesantren 
al-Mukmin Ngruki asuhan Abubakar Ba'asyir, yang hampir terjerumus kelompok radikal. 
Dengan motto: “Bridging without Prejudice”, NGO yang didirikan pada Januari 2008 ini 
concern melakukan riset, pelatihan, dan pendampingan terhadap para pelaku terorisme, untuk 
upaya deradikalisasi dan disengagement sehingga mereka bisa hidup secara wajar di masyarakat, 
dan terhindar dari terjerumus kembali ke kelompok radikal-teroris.https://prasasti.org/about/ 


18 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


pernikahan, suami sendiri yang melakukan upaya terencana 
menanamkan ideologi radikal. Mereka sengaja dinikahi untuk 
selanjutnya didoktrin ideologi radikal. Pernikahan mereka 
sebagian berlangsung secara normal, namun tidak sedikit yang 
menikah dalam penjara. Sebagian lagi dinikahi belakangan 
setelah mereka menerima doktrin radikal tersebut. Tidak sedikit 
pula dari mereka mendapatkan indoktrinasi yang masif dari 
teman suami atau sesama perempuan yang terlebih dahulu aktif 
dalam jaringan radikal. 


Berdasarkan fenomena di atas, tampaknya sulit untuk 
tidak mengatakan bahwa meski perempuan berperan sebagai 
subyek pelaku bom dan aktor utama dalam gerakan terorisme, 
namun sejatinya mereka hanyalah korban. Para perempuan 
kombatan itu adalah korban ideologi patriarkhi, ideologi 
suami/keluarga, indoktrinasi agama yang tidak memihak 
kemanusiaan, stereotipe dan stigmatisasi masyarakat, media, 
dan ekses konflik. Perempuan adalah korban dari kondisi yang 
diciptakan oleh para elit pemegang kuasa patriarkhi. Karena itu, 
upaya mengatasinya harus dengan pendekatan kemanusiaan dan 
memberi tempat kepada mereka dalam pergaulan sosial arus- 
utama. “Dalam konteks ini, para perempuan dapat membuktikan 
peran bahwa wacana interpretasi teks keagamaan perempuan 
dapat mendukung kesetaraan gender dan mencegah keyakinan 
ekstremis dengan cara yang tidak teridentifikasi atau tidak dapat 
diakses oleh pemerintah. Memberikan intervensi dini untuk 
mencegah radikalisme dengan melibatkan dukungan masyarakat 
dan organisasi perempuan untuk menyediakan kualitas sumber 


daya, sehingga dapat meningkatkan kegiatan perempuan baik 


“ Mulia, “Perempuan Dalam Gerakan”. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 19 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


dalam lingkungan keluarga maupun komunitas sangat penting 
dilakukan." 


C. Keluarga: Persemaian Radikalisasi dan Potensi 
Kontra-Radikalisme 


Keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam 
pembangunan karakter bangsa. Pembentukan perilaku dan budi 
pekerti yang luhur, semangat pantang menyerah, berintegritas, 
berjiwa gotong royong, dan menghargai keragaman dimulai 
dari keluarga. Keluarga seharusnya menjadi tempat yang 
nyaman bagi seluruh anggotanya untuk saling mengasihi, 
memperhatikan, membina, dan membantu. Oleh karena itu, 
keluarga perlu memiliki landasan yang memadai secara agama, 
sosial, budaya, dan ekonomi agar dapat menjalankan perannya 
secara optimal. Pentingnya membangun dan memperkuat 
institusi keluarga adalah untuk mencegah infiltrasi paham 
radikal. Keluarga yang dapat menjalankan 8 (delapan) peran dan 
fungsinya adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Pemerintah 
mengambil peran dengan mengembangkan strategi budaya 
dan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, yang dapat 
memberi ruang bagi pemberdayaan keluarga sebagai wahana 
pendidikan moral, kasih sayang, toleransi, dan perdamaian.” 
Sehingga keluarga yang memiliki ketahanan seperti ini dapat 
mencegahnya dari pengaruh paham dan ideologi radikal. 


Dua akar penyebab yang paling banyak dibaca sebagai 
daya dorong bergabungnya seseorang ke kelompok radikalisme 


4 Recognising Womens Roles in Countering Violent Extremism, https://www.lowyinstitute.org/ 


the-interpreter/ responding-women-roles-countering-violent-extremism. 


2 Haidar Bagir, Mencegah Radikalisme dari Keluarga, http://www.mediaindonesia.com/index. 


php/ news/read/73691/mencegah-radikalisme-dari-keluarga/2016-10-24. 


20 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


adalah religiusitas dan kemiskinan. Pada beberapa kasus 
radikalisme di Indonesia, orang-orang yang menjadi korban dan 
terlibat jaringan terorisme, mayoritas —-untuk tidak mengatakan 
semuanya-- adalah mereka yang memiliki latar belakang kondisi 
sosial ekonomi rendah. Kondisi tersebut memang bukan menjadi 
entitas tunggal karena faktor internal keluarga, namun berkait 
dengan konstruksi sosial dan ketidakmerataan akses sumber 
daya. Singkat kata, kemiskinan menjadi endemi terorisme dan 
radikalisme yang beririsan dengan dimensi sosial lainnya seperti 
pendidikan, psiko-sosial, religiusitas, ideologi, dan kepentingan 
kelompok." 


Jika Jamaah Islamiyah (JI) melarang perempuan terlibat aksi 
terorisme karena mereka harus menjadi ibu dan pendamping 
suami di medan perang, maka ISIS menggeser makna jihad 
sebagai kewajiban individu, baik laki-laki maupun perempuan. 
Karena itu, ISIS lebih mudah memberikan misi-misi umum, 
sehingga para perempuan di negara-negara Islam yang 
membatasi perempuan keluar rumah, justru bisa berselancar dan 
menyatakan aspirasinya di sosial media. ISIS melihat fenomena 
ini sebagai peluang emas untuk melibatkan perempuan karena 
mereka pada umumnya kurang mengundang kecurigaan aparat 


keamanan. 


Jika tugas utama perempuan di Jl terbatas dalam ranah 
domestik untuk menjaga anak, memasak, dan berdakwah kepada 
sesama perempuan, maka pandangan konservatif tersebut 


Ahmad Maruf, Pencegahan Terorisme di Indonesia Kemiskinan Struktural Dan Ketimpangan: 
Rumput Kering Radikalisme”. Repository. umy.ac.id/../PENCEGAHAN#620TERORISME 9620 
DI420 INDONESIA. 


4 Ayomi Amindoni, “Perempuan Mulai Ambil Peran Jadi Pelaku Utama Aksi Teror, Tetapi 
Mengapa Membawa Anak?” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44022494, 15 Mei 
2018. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 21 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


berubah total seiring hadirnya ISIS dalam landscap gerakan 
Islam radikal global. IPAC“ melaporkan bahwa kehadiran ISIS 
membawa perubahan fundamental dalam cara memandang 
peran perempuan dalam gerakan radikal. Hal ini bermula 
dari dibentuknya batalyon Al-Khansaa pada tahun 2014, 
yang seluruhnya terdiri dari perempuan dan bertugas menjadi 
kombatan di medan perang. Setahun kemudian, dokumen 
manifesto Al-Khansaa ini bocor yang menjadi bukti yang 
memperkuat eksistensi doktrin pelibatan perempuan dalam aksi 
jihad. Manifesto itu menyebutkan bahwa perempuan memiliki 
tugas sekunder selain menjaga anak dan suami. Perempuan 
diperkenankan berjihad jika negara Islam sedang diserang, 
terutama jika ulama sudah mengeluarkan fatwa. Perempuan 
boleh menjadi kombatan terlebih jika kehadiran laki-laki tidak 
cukup untuk melindungi Negara Islam. Melalui manifesto ini 
pula, ISIS membuka kran bagi perempuan radikal yang telah 
lama ingin memerangi kaum kafir dan thaghut. Doktrin ini 
kemudian menjadi ideologi jihad yang melibatkan sejumlah 


militan perempuan untuk melakukan serangan di negeri ini. 


Keterlibatan perempuan dalam jaringan radikalisme- 
terorisme ini juga melalui berbagai media cetak dan elektronik, 
pertemanan, perkawinan, kegiatan keagamaan, serta perekrutan 
secara nasional maupun internasional. Perkawinan merupakan 
salah satu pola rekrutmen terorisme yang banyak melibatkan 
keluarga, istri dan anak-anak. Kasus bom panci di istana negara 
pada 11 Desember 2016 yang berhasil digagalkan petugas 


Tia Asmara, IPAC: Perempuan Indonesia Mulai Ikut Berperan dalam Terorisme, indonesian/ 
berita/ipac-indonesia-02012017142410.html 


https://www.vice.com/id. id/article/435vgm/akar-penyebab-perempuan-makin-terlibat-dalam- 
aksi-teror-dalam-negeri. 


22 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


sebelum bom meledak juga melibatkan pasangan suami isteri, 
Muh. Nur Solikhin dan Dian Yulia Novi. Pasangan ini menikah 
karena dorongan semangat berjihad dan merealisasikannya 
dalam jihad bom panci ini. Pemahaman keagamaan yang 
dangkal, literalistis dan interpretasinya terhadap konsep jihad 
yang telah menjadi ideologi, seringkali menjadi legitimasi 
religius bagi perilaku radikalisme dan terorisme. 


Berdasarkan pengalaman terjadinya radikalisasi di rumah, 
ibu dan anggota keluarga dekat dapat memainkan peran penting 
dengan memperhatikan perilaku anak-anak. Ada bukti yang 
menunjukkan bahwa ibu memiliki pengaruh yang kuat dalam 
meradikalisasi maupun mencegah radikalisme pada anggota 
keluarga mereka. Ibu adalah aktor penting karena kemampuan 
mereka untuk mendeteksi radikalisasi dan membangun 
ketahanan sejak awal perkembangan anak-anak mereka. Ibu 
juga dapat membantu mengidentifikasi alasan selain faktor 
ekonomi, politik, dan sosial ekonomi yang membuat anak-anak 
rentan terhadap ideologi radikal. Posisi strategis perempuan 
ini harus didukung masyarakat sipil melalui pendidikan dan 
mengembangkan literasi media yang dapat dipertimbangkan 
sebagai upaya kontra-radikalisasi yang penting. Dengan 
demikian, perempuan dapat memainkan peran kunci dalam 


pencegahan dan kontra radikalisme dalam lingkup keluarga.” 


Peran seorang ibu dalam keluarga sangat vital karena dapat 
mempengaruhi pola pikir dan membentuk karakter anak-anak. 
Jika seorang ibu mempunyai daya tangkal yang baik terhadap 
ideologi radikal maka besar kemungkinan anggota keluarga 
tersebut dapat terlindungi, meskipun faktor lingkungan dan 


4 Orav etal. “Radicalisation and Counter-Radicalisation”. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 23 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


pergaulan anak yang tidak terpantau karena berada di luar 
jangkauan seorang ibu juga patut diperhitungkan. Sistem sosial 
dan kekerabatan dapat dimanfaatkan untuk memberi perhatian 
terhadap anak-anak yang terindikasi berperilaku radikal. 
Melibatkan perempuan yang dihormati di kalangan komunitas 
mereka juga dapat menjadi pendukung dalam membangun 
perdamaian dan harmoni sosial yang efektif. 


Upaya lainnya adalah parenting terhadap anak-anak sejak 
usia dini dan peningkatan kemampuan literasi bagi perempuan 
dalam menggunakan media sosial. Penting bagi perempuan 
untuk memberikan edukasi kepada anak-anak agar memiliki 
kecerdasan dalam menggunakan internet, sehingga mereka 
terhindar dari pengaruh radikalisme.” Internet memiliki 
peran besar untuk memproduksi wacana berbau radikal yang 
mempengaruhi pembacanya. Internet adalah salah satu sarana 
yang memainkan peran penting dalam meningkatnya pelaku 
radikalisme yang melibatkan perempuan. Perempuan di 
negara-negara ini menggunakan internet untuk berpartisipasi 
dalam jihad, baik secara langsung dengan melakukan serangan 
bunuh diri, atau secara tidak langsung dengan memberikan 
dukungan moral dan finansial. Organisasi radikal seperti Al- 
Oaida menginstruksikan perempuan untuk mendukung jihad 
dengan mendorong suami, anak-anak, dan saudara untuk 
berpartisipasi dalam perjuangan bersenjata, sementara pada 


saat yang sama ia menjaga rumah dan membesarkan generasi 


4 Margo Alderton (ed.), Women and Violent Radicalization in Jordan (Jordan: UN Women Jordan, 
2016). 
Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development. Preventing The 


Radicalisation of Children by Fighting the Root Causes (Azerbaijan, European Conservatives 
Group, 2016), p.10. 


24 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


pejuang jihad.” Internet juga memungkinkan individu dari 
berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan ideologi yang sama 
untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara pribadi. Internet 
merupakan platform siap pakai untuk penyebaran kebencian, 
teror, ide, dan pesan radikal, yang dapat ditransmisikan secara 
cepat terhadap keluarga-keluarga. Kekuatan teknologi informasi 
telah melapangkan jalan bagi perempuan untuk bergabung 
dengan organisasi radikal yang dapat diakses secara virtual dari 
rumah, tanpa harus meninggalkan kewajiban menjaga anak- 
anak dan mengabdik kepada suami mereka." 


Memberdayakan perempuan dalam keluarga dan memberi 
mereka otoritas dan kredibilitas adalah penting untuk mencegah 
radikalisasi. Perempuan yang berpendidikan, terampil dan 
mandiri secara ekonomi lebih tahan terhadap tekanan dari 
keluarga patriarkhal, sehingga dapat mengekspresikan pendapat 
dan berinteraksi lebih bebas dalam komunitas mereka. 
Pemberdayaan perempuan melalui sarana hukum, keuangan, 
dan budaya, juga dapat meningkatkan partisipasi mereka. Di 
samping itu, strategi sosial untuk melatih para dai perempuan 
untuk bekerja di komunitas, masjid, dan penjara, dapat 
membantu menyelesaikan masalah sehari-hari dan menjaga 
komunitas mereka dari ideologi ekstremis.”? Dalam rangka 
menciptakan ketahanan keluarga dan komunitas, perlu ada 
upaya-upaya mempromosikan kepemimpinan perempuan di 
pedesaan dan perkotaan. Hal ini karena fenomena radikalisme 


2 Sergio E. Sanchez.The Internet and the Radicalization of Muslim Women, Western Political 
Science Association, Seattle, WA, April 2014. See Jennifer Yang Hui, The Internet in Indonesia: 
Development and Impact of Radical Websites. Studies in Conffict & Terrorism, 33:171-191, 
2010, Taylor & Francis Group. 


Sanchez. The Internet and the Radicalization of Muslim Women. 


2 Oravet al, “Radicalisation and Counter-Radicalisation”. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 25 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


secara sistematis menarget desa sebagai basis perluasan 
dukungan, tidak hanya di perkotaan sebagaimana awal-awal 
dan perkembangan kelompok ini di tahun 1990-an. Program 
kontra-radikalisme direkomendasikan untuk mendukung 
terwujudnya pembangunan desa yang inklusif melalui penguatan 
kepemimpinan pemerintahan dan penguatan kapasitas keluarga 
dan masyarakat. Kekuatan kepemimpinan dan masyarakat 
yang terorganisir diarahkan untuk membangun sistem deteksi 
dini terhadap radikalisme dengan merevitalisasi fungsi keluarga 
melalui forum-forum yang melibatkan perempuan dan orang 
muda. Program-program CVE? juga harus memperkuat 
kapasitas pemerintahan lokal dalam merespon radikalisme 
dan isu gender yang terkait dengan CVE, termasuk kapasitas 
perencanaan penganggaran, pengintegrasian dalam program 
pembangunan, koordinasi dan sinergi lintas-sektoral. Dalam 
konteks ini, implementasi pengarusutamaan gender harus benar- 
benar dilakukan.” 


D. Perempuan dan Pencegahan Radikalisme di Indonesia 


Berbagai organisasi internasional dan pemerintahan 
berupaya menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme 
dengan mencari cara untuk mencegah kemunculan ekstremisme 
dan terorisme yang baru. Serangan Januari 2016 di Jakarta, 
berdampak bagi ekstremis internasional dan lokal terhadap Asia 


CVE (Countering Violent Extremism) adalah strategi, kebijakan, program lunak dan upaya 
preventif yang mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penarik dari radikalisasi dan 


rekrutmen. 
“4 USAID/Indonesia, “Analisis Gender dalam  CounteringViolent Extremism (CVE)”, 
Desember 2017. https://dokumen.tips/documents/usaidindonesia-analisis-gender- 


dalampdfusaidgovpdfdocspa00n61g pdf-hukum.html 


26 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


Tenggara. Pemerintah dan LSM di Asia Tenggara menyusun 
kontra-narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi ancaman 
ekstremisme ini. Untuk tujuan tersebut, CVE menjabarkan 
strategi pencegahan jangka panjang yang menyasar faktor-faktor 
makro sosio-ekonomi dan politik, dan intervensi yang didesain 


khusus di tingkat komunitas maupun individu perempuan.” 


Pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan peran 
deradikalisasi melalui BNPT, namun juga melibatkan banyak 
elemen masyarakat dalam memerangi radikalisme dan terorisme, 
termasuk melalui organisasi perempuan. Pengalaman tiga 
organisasi akar rumput yang bekerja di Lebanon, Inggris dan 
Jerman dalam kontra-radikalisme dan deradikalisasi dapat 
dijadikan sebagai lesson learned”“Dalam literatur terorisme, 
perspektif gender yang cenderung diabaikan mulai mendapatkan 
perhatian media dan dunia akademik baru-baru ini. OSCE 
menemukan bahwa keterlibatan perempuan sebagai pembentuk 
kebijakan, pendidik, anggota masyarakat, dan aktivis sangat 
penting untuk mencegah terorisme.”Posisi ini menekankan 
bahwa perempuan dapat memberikan umpan balik yang penting 
pada upaya kontra-terorisme menunjukkan ketika kebijakan dan 
praktik pencegahan memiliki dampak kontraproduktif terhadap 
komunitas mereka, dan mengambil inisiatif yang efektif dengan 
membentuk narasi untuk melawan propaganda ekstremisme 


terhadap perempuan.” 


5 Sara Zeiger, Melemahkan Narasi Teroris di Asia Tenggara Sebuah Panduan Praktis (Australia: 
Counter Violent Terrorism, 2016). 


Jennifer Philippa Eggert, The Roles of Women in Counter-Radicalisation and Disengagement 
(CRaD) Processes Best Practices and Lessons Learned from Europe and the Arab World. Berlin: 
Berghof Foundation, 2018. 


2 OSCE,Preventing Terrorism, p. 2. 


8 Becky Carter, Women and Violent Extremism, Laporan Penelitian Helpdesk, 13.03.2013.www. 
gsdrc.org.helpdesk@gsdrc.org. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 21 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Melibatkan perempuan dalam upaya kontra-radikalisme 
seharusnya menghindari stereotip gender yang bermasalah 
terhadap perempuan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang 
harus dilihat dalam konteks ini, yakni: 1) tidak menganggap 
bahwa perempuan hanyalah korban ekstremisme kekerasan 
atau solusi dalam perang melawannya, 2) tidak melibatkan 
perempuan semata-mata karena dalam kapasitas mereka sebagai 
ibu dan istri saja, namun juga dengan mempertimbangkan 
pengalaman dan keahlian mereka, 3) membicarakan perempuan 
tidak saja dalam konteks sebagai perempuan dan gender tetapi 
juga dunia mereka di semua level kehidupan, 4) Menyertakan 
laki-laki sebagai mitra dan pendukung dalam perjuangan 
melawan radikalisasi, bukan memposisikannya sebagai musuh 
perempuan. Kaum perempuan, baik secara pribadi maupun 
tergabung dengan ormas-ormas keagamaan sudah terlibat aktif 
bersama laki-laki dalam kemerdekaan republik Indonesia.” 
Organisasi perempuan keagamaan mainstream juga turut 
andil dalam membangun pemahaman keagamaan yang lebih 
terbuka. Pemerintah juga telah memiliki sejumlah regulasi yang 
mendorong pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap 
perempuan dari berbagai bentuk dan jenis kekerasan." 


Maraknya keterlibatan perempuan dalam radikalisme dan 


terorisme, mendorong sejumlah perempuan merasa penting 


2? Jamhari, Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan (Jakarta: Gramedia, 


PPIM-UIN Jakarta, Ford Foundation, 2013), p.84. 
Hal ini bisa dilihat pada munculnya sejumlah regulasi yang memberikan perlindungan 


dan memberikan peran kepada perempuan, melalui ratifikasi Konvensi tentang Hak 
Politik Perempuan melalui UU No. 68 Tahun 1958, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984, Inpres No. 9/2000 tentang 
PUG dalam Pembangunan Nasional pada masa Presiden Gusdur dan ditindaklanjuti dengan 
Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender (PUG), dan kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik sebagai 
anggota legislatif. 


28 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


mengajak banyak perempuan lain untuk aktif dalam upaya 
kontra radikalisme dan deradikalisasi, baik bersifat individu, 
kelompok, komunitas, organisasi, maupun lembaga keagamaan. 
Di antaranya adalah LSM seperti: the Asian Muslim Action 
Network (AMAN) Indonesia, UN Women, Civil Society 
Against Violent Extremism (C-SAVE), Sisters Againts Violent 
Extremism (SAVE), Wahid Institute, Maarif Institute, Lingkar 
Perdamaian, Yayasan Prasasti Perdamaian, Yayasan Rumah 
Kitab, organisasi perempuan berbasis sosial-keagamaan seperti 
Muslimat dan Fatayat NU, Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah, 
dan organisasi perempuan berbasis kemasyarakatan, yakni 
PKK. Mereka melakukan upaya kontra radikalisme maupun 
deradikalisasi dengan berbagai cara, baik langsung maupun tidak 
langsung, pada lingkup kecil dalam keluarga maupun berbasis 
komunitas dan masyarakat yang lebih luas. 


Dalam konteks ini, Darojatul Aliyah dari Yayasan 
Prasasti Perdamaian Indonesia, menyatakan bahwa dalam 
kaitannya dengan ekstremisme, perempuan adalah pendidik, 
juru kampanye, penyandang dana, pengantin, dan penata 
logistik. Dalam upaya kontra-radikalisme, perempuan memiliki 
banyak peran sebagai ibu, pembimbing dan pemimpin 
komunitas. Bagi perempuan yang menjadi agen radikalisasi 
suami mereka, maka harus ada upaya untuk memperkuat 
perempuan-perempuan tersebut sehingga mereka memiliki 
keberanian untuk mengatakan tidak kepada suami mereka.'! 
Hal ini diperkuat Yenny Wahid, bahwa perempuan adalah 
penghubung masyarakat, komunitas, dan keluarga. Dengan 


8 Siti Darojatul Aliah-Dete, Direktur Pelaksana Yayasan Prasati Pedamaian (Institute for 
International Peacebuilding) Indonesia,Womens Role Vital in Countering Violent Extremism, 
2017/10/feature-womens-role-vital-in-countering-violent-extremism, Monday, October 2, 


2017. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 29 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


demikian, melibatkan perempuan dengan pengaruh mereka 
dari unit terkecil dalam keluarga ke dalam proses pengambilan 
keputusan secara politis merupakan langkah dan keputusan yang 
sangat baik. Hal ini karena, setelah perempuan menemukan 
suara mereka, mereka akan berkomitmen untuk melakukan 
pencegahan terhadap akar penyebab radikalisme-terorisme. 
Peran-peran strategis itu harus didukung melalui inisiatif 
berkelanjutan dengan melibatkan perempuan yang sudah 
terorganisir dalam komunitas dan memperkuat jaringan 
dukungan mereka. Meskipun memanfaatkan perempuan yang 
telah terpapar ideologi radikal telah berhasil digunakan sebagai 
mentor untuk upaya kontra-narasi, namun memanfaatkan 
pengalaman positif perempuan yang tidak pernah menjadi atau 
terpapar radikalisme kekerasan juga sangat penting. Hal ini 
karena perempuan yang belum terpapar radikalisme bersifat 
mayoritas dan akan dapat memberikan pengalaman dan sejarah 
yang variatif. 


Wahid Foundation memberikan dukungan keuangan 
mikro kepada perempuan dan melibatkan semua perempuan 
dari beragam agama dan keyakinan untuk membangun dialog 
dan memperkuat toleransi dalam masyarakat. Yayasan ini 
mendeklarasikan kampung damai sejak tahun 2017 di Jawa 
Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan menginisiasi 
pembentukan koperasi desa dan promosi nilai-nilai toleransi dan 
perdamaian. Di Jawa Timur, program pemberdayaan ekonomi 
perempuan difokuskan di Malang raya. Mereka diberdayakan 
dengan berbagai program penguatan ekonomi serta peningkatan 
kapasitas diri, dengan mendampingi kelompok perempuan 


2 Patel, “The Sultanate of Women”. 


30 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


sekaligus memperkuat kapasitas mereka sebagai aktor 
perdamaian. Dengan program berbasis perempuan sebagai 
aktor perdamaian, yayasan ini mengharapkan pemerintah desa 
semakin sadar dalam mencegah terjadinya ancaman radikalisme 
di level desa. Para ibu yang didampingi dan dilatih adalah 
mereka yang juga aktif di kelompok pengajian, posyandu, 
kader kesehatan, karang taruna, dan kesenian, sehingga mereka 
bisa menangkal gerakan radikalisme dan terorisme sekaligus 


meningkatkan toleransi.” 


Upaya Wahid Foundation ini sejalan dengan pernyataan 
Direktur Regional UN Women untuk Asia dan Pasifik, Miwa 
Kato, bahwa satu-satunya cara untuk secara efektif mencegah 
ekstremisme kekerasan adalah dengan melibatkan semua 
orang yang memiliki saham dalam menegakkan perdamaian 
yang berkelanjutan. Masyarakat harus dilibatkan untuk 
memperkuat suara-suara masyarakat sipil, perempuan, dan 
pemuda dalam menyebarkan pesan-pesan perdamaian yang 
positif." Pengalaman AMAN Indonesia dalam meningkatkan 
community resilience di level akar rumput adalah dengan 
memperkuat perempuan sebagai recruiter untuk perdamaian 
dan toleransi. Dengan sekolah perempuan perdamaian, 4 
(empat) tahun pendidikan perdamaian berbasis komunitas yang 
diselenggarakan seminggu sekali, membekali pengetahuan para 
perempuan akar rumput tentang Islam rahmatan liPalamin, hak- 


hak perempuan, pembangunan perdamaian, dan sebagainya. 


Perempuan menjadi agen utama perdamaian karena 


83 Yenny Wahid (Direktur The Wahid Foundation), Indonesia, Women's Role Vital in Countering 
Violent Extremism, http://www.unwomen.org/ en/ news/stories/ 2017/10/feature-womens- 
role-vital-in-countering-violent-extremism, Monday, October 2, 2017 


68 Yenny Wahid, Indonesia, Womens Role Vital. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 3 1 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


s Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


mereka memiliki kemampuan kolektif dan komitmen yang 
tinggi. Tradisi berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada 
suami dan anak-anak dapat mempercepat proses transformasi 
sosial. Dengan memperkuat perempuan pada level akar rumput, 
militansi kelompok radikal dan ekstremis bisa ditandingi. 
SAVE sebagai sebuah inisiatif anti-terorisme yang berasal 
dari Austria ini telah menjalankan program Sekolah Ibu 
(Mothers School) di beberapa lokasi di Indonesia, dengan tujuan 
membekali para ibu untuk mengenali tanda-tanda radikalisasi 
pada anak-anak dan menangani masalah mereka. Program 
yang juga dilaksanakan di Tajikistan, Nigeria, dan India ini, di 
Indonesia pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 di Jawa 
Timur dan telah menghasilkan 150 lulusan. 


Studi Annaleen dan Valentina?” membandingkan kebijakan 
pemerintah Malaysia dan Indonesia dalam perang melawan 
radikalisme. Di negeri jiran itu, perang melawan radikalisme 
dilakukan melalui pendekatan keamaan yang keras, sedangkan 
di Indonesia mengkombinasikan pendekatan keras dan lunak 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Kelompok- 
kelompok ekstremis di negeri ini memang tidak monolitik, 


namun mereka memiliki kemiripan dalam hal soliditas, militansi 


65 


Women and CVE: Exploring and Integrated Approach that Bridges Security, Development 
and Human Rigths, https://womenandpeaceinindonesia.blogspot.com/2016/05/women-and- 
cve-exploring-and-integrated.html. 


Meredam Ekstremisme Dengan Bantuan Para Ibu, https://www.dw.com/id/meredam- 
ekstremisme-dengan-bantuan-para-ibu/a-36184832 


5? Van Uffelen Anneleen and Walden Anna-Valentina, Southeast Asia: The Role of Women in the 
Prevention of Islamist Radicalization and Violent Extremism. RAUN: Regional Academy on The 
United Nation, January 2018. 

Negara merespon masalah terorisme dengan UU No. 5 tahun 2003, tentang penghapusan 
Tindak Kriminal Terorisme, UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 
Tindak Kriminal Pendanaan Terorisme, Pembentukan Densus 88, Badan Nasional 


Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN-P3AKS). 


32 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


dan berjuang keras dalam merekrut anggota baru di tingkat 
basis. Dengan demikian, dua ruang kontestasi berupa akar 
rumput dan media sosial, paling menyita perhatian karena 
kelompok radikal melakukan proses perekrutan dan ideologisasi 


melalui dua ruang tersebut.” 


Pentingnya perspektif gender dalam kebijakan dan strategi 
yang ditujukan untuk mencegah radikalisasi dan ekstremisme 
melalui peningkatan keterlibatan perempuan masih belum 
maksimal dilakukan. Dalam masyarakat patriarkhi, perempuan 
dapat memainkan peran kunci dalam keluarga untuk 
membentuk norma dan tradisi, sehingga kesetaraan gender 
mampu menurunkan terorisme domestik. Peran perempuan 
dalam kontra-radikalisasi lebih banyak diakui, meskipun 
fokusnya selama ini cenderung terbatas pada anggota keluarga 
yang bersangkutan. Namun sebenarnya peran perempuan dalam 
pencegahan radikalisme dapat melampaui lingkaran keluarga 
dekat, yakni komunitas mereka. 


Pemberdayaan perempuan pada aspek hukum, ekonomi, 
maupun budaya, dengan demikian menjadi penting untuk 
mengatasi akar permasalahan ekstremisme dan radikalisasi. 
Untuk itu, meski aspek gender belum diterapkan secara 
sistematis dalam persoalan ini, penting dipertimbangkan 
agar kebijakan kontra radikalisme mengadopsi pendekatan 
gender yang melibatkan kemampuan dan pengalaman 
perempuan. Program regional UN Women yang bekerjasama 
dengan sejumlah LSM di Indonesia mengambil pendekatan 


Women and CVE: Exploring and Integrated Approach that Bridges Security, Development 
and Human Rigths, https://womenandpeaceinindonesia.blogspot.com/2016/05/women-and- 
cve-exploring-and-integrated.html 


7 Orav et al., “Radicalisation and Counter-Radicalisation”. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 33 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


empat jalur dalam mencegah radikalisme-ekstremisme, yakni:1) 
bekerja dengan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan 
dan strategi kontraterorisme nasional dan regional melibatkan 
pengalaman perempuan, 2) mengembangkan penelitian tentang 
implikasi gender dalam ekstremisme, 3) memperluas ketahanan 
ekonomi perempuan, 4)meningkatkan kepemimpinan dan 
partisipasi perempuan dalam mencegah penyebaran ekstremisme 
dalam komunitas mereka. Hal ini dilakukan dengan membangun 
kapasitas perempuan dalam mengidentifikasi tanda-tanda 
peringatan dini dan mempromosikan keterlibatan mereka 
dengan media baru untuk membangun kontra narasi terhadap 
ekstremisme secara efektif.” 


Mengakui peran unik perempuan merupakan langkah 
penting menuju inklusif gender dalam melawan radikalisme. 
Perempuan memegang peran penting dalam melawan 
ekstremisme, dan karenanya mengecualikan perempuan dari 
upaya deradikalisasi berbasis masyarakat adalah kontra-produktif. 
Perempuan sebagai ibu dan istri memiliki kemampuan untuk 
menginspirasi perubahan positif dalam keluarga dan komunitas 
mereka. Secara profesional, banyak upaya pengarusutamaan 
gender untuk menuju kesetaraan dan keadilan bagi perempuan 
dan laki-laki. Karena itu sangat penting pemerintah dan 
organisasi internasional memasukkan perempuan tidak hanya 
secara profesional dalam kebijakan keamanan, tetapi juga 
melibatkan perempuan sebagai ibu dan istri yang memiliki 
pengaruh positif bagi keluarga dan komunitas mereka.” 


Badrus Sholeh, “Kekuatan Ekonomi dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Pemberdayaan 
dan Aktivisme Sosial Ekonomidi Kalangan Pemuda Muslim”, Convey Report, Vol. 1 No. 5 
(Jakarta: PSTPG FISIP UIN Jakarta - PPIM UIN Jakarta-UNDP Indonesia, 2018). 


2 Andrew Majora, Mothers & Wives: Womens Potential Role in Countering Violent 
Extremism, http://mackenzieinstitute.com/mothers-wives-womens-potential-role-countering- 


violent-extremism/04 /02/2015 


34 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


Meningkatkan kemajuan perempuan dalam bidang ekomoni, 
sosial, budaya, pendidikan, dan sektor publik lainnya akan dapat 
meminimalisir keterlibatan mereka pada radikalisme. Karena itu 
pengarusutamaan gender yang mengakomodasi pengetahuan, 
pengalaman, dan kemampuan perempuan dapat meningkatkan 
efektivitas kontra radikalisme. Partisipasi perempuan adalah 
kunci keterlibatan masyarakat inklusif yang dibutuhkan untuk 
kontra radikalisme.” 


Pengalaman kontra radikalisme di Yordania tampaknya 
dapat menjadi salah satu referensi bagi Indonesia dalam 
upaya penguatan perempuan dalam mencegah radikalisme 
berbasis keluarga. Melalui Surat Amman, salah satu negara 
di kawasan Afrika ini memerangi radikalisme dan terorisme 
melalui pendekatan budaya, yaitu melalui institusi pendidikan 
dan produksi literatur untuk mempromosikan Islam moderat. 
Kampanye deradikalisasi melalui perempuan sebagai ibu juga 
dilakukan melalui media sosial dan televisi dengan program 
yang secara khusus menargetkan kaum perempuan, pembuatan 
video untuk menjangkau ibu rumah tangga yang memiliki 
keterbatasan mobilitas, membagikan brosur di tempat-tempat 
umum, ceramah oleh para pendakwah perempuan, lokakarya 
dan diskusi. Peningkatan kesadaran ini juga difokuskan pada 
upaya para ibu untuk menularkan kepada anak-anak dan 
mendorong mereka agar terbuka terhadap budaya dan agama 
lain, dengan memperkuat karakter Islam moderat baik dalam 
perilaku maupun ideologi mereka.” 


7 Global Counterterrorism Forum (GCTF) and the Organization for Security and Co-operation 
in Europe (OSCE), “Good Practices on Women and Countering Violent Extremism, which 
Brought Together CVE Experts and Practitioners from GCTF Members and Non-Members”, 
on 13-14 May 2014 in Istanbul, Turkey, and on 21-22 October 2014 in Vienna, Austria. 


4 Margo Alderton (ed.), Women and Violent Radicalization in Jordan (Jordan: UN Women Jordan, 2016). 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 35 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Perempuan memainkan peran penting dalam mencegah dan 
memerangi radikalisme dan ekstremisme pada komunitas mereka, 
dengan pertimbangan: 1)perempuan sering menjadi responden 
pertama untuk kemungkinan terjadinya radikalisasi, 2) perempuan 
memainkan peran penting dalam mencegah dan melawan ideologi 
ekstremisme dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, kelompok 
masyarakat, dan pusat keagamaan, 3) pengalaman perempuan 
memberikan tanda-tanda peringatan awal dari penyebaran 
ekstremisme, berupa segregasi dan pembatasan sosial, politik, dan 
hukum tentang kebebasan bergerak, berpakaian, akses ke ruang 
publik, dan penggunaan bahasa yang merendahkan mereka, 4) 
dorongan kesetaraan gender dalam komunitas agama merupakan 
kontra-narasi yang paling signifikan bagi ideologi ekstremis.” 
Namun demikian, kontra radikalisme menghadapi berbagai 
tantangan di antaranya: 1) kuatnya faktor-faktor yang bersifat 
melindungi berupa law enforcement, pemenuhan kebutuhan 
dasar hidup, dan jaminan perlindungan sosial warga negara 
yang menjadi bagian dari akar radikalisme, 2) Ekstremisme non 
kekerasan perlu diletakkan dalam kerangka yang tidak merusak 
kebebasan berekspresi, tetapi harus tetap diwaspadai, 3) kerangka 
kerja kontra-radikalisme juga harus melibatkan perspektif gender, 
karena mereka menggunakan perempuan untuk rekrutment, 
kampanye, dan memosisikan perempuan Muslim dalam image 
yang dekat dengan tafsir agama. Oleh karena itu mainstreaming 
gender dalam proses penanganan radikalisme penting dilakukan 
karena memiliki dampak berbeda terhadap perempuan, terutama 
dalam keluarga.” 


5 Recognising womens roles in countering violent extremism, https://www.lowyinstitute.org/! the- 


interpreter/ responding-women-roles-countering-violent-extremism 


Countering Extremism is Eliminating VAW? https://womenandpeaceinindonesia.blogspot. 
com/ 2016/03/countering-extremism-is-eliminating-vaw.html 


36 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


E. Kesimpulan 


Perempuan memiliki peran strategis dalam mencegah 
radikalisme berbasis keluarga dan komunitas. Melalui 
keluarga, perempuan dapat melakukan edukasi, komunikasi, 
dan memberikan pengaruh positif bagi pola sikap dan 
perilaku anak-anak sejak mereka berusia dini. Peran strategis 
ini dioptimalisasikan oleh organisasi perempuan melalui 
sinergi dengan berbagai instansi pemerintah maupun NGO. 
Pencegahan radikalisme dengan melibatkan secara aktif 
perempuan dapat dilakukan dengan cara: 1) pemberdayaan 
perempuan dengan sentuhan kemanusiaan dan memberi tempat 
kepada mereka yang teralienasi dari pergaulan sosial mainstream, 
2) berupaya mengatasi masalah struktural yang berdampak 
terhadap munculnya berbagai ketimpangan dan ketidakadilan 
sosial, 3) pemerataan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 
sebagai instrumen penting bagi peningkatan kesejahteraan 
perempuan dan masyarakat, karena persoalan ekonomi dan 
kesejahteraan sosial adalah salah satu akar radikalisme, 4) 
pemberdayaan perempuan yang pernah terlibat dalam aksi-aksi 
teror melalui program deradikalisasi, kontra-radikalisasi, serta 
advokasi bermatra ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan, 
5) penguatan ekonomi dan advokasi hukum dan sosial, dan 
deradikalisasi ideologi untuk mengurangi dan memutus mata 
rantai radikalisme. Hal ini sebagaimana dilakukan sejumlah 
LSM, organisasi masyarakat berbasis sosial-keagamaan maupun 
kemasyarakatan melalui berbagai program yang lansung 
menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput. Program 
daiyat anti radikalisme yang digagas Muslimat dan Fatayat 
NU melalui sinergi dengan BNPT, Aisyiyah yang melakukan 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 37 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


penguatan struktur keluarga sakinah dari aspek agama dan 
spiritualitas, penguatan dan pendampingan perempuan dalam 
mencegah kekerasan berbasis agama maupun gender, serta 
peningkatan kualitas hidup perempuan dari sisi sosial, budaya, 
ekonomi, dan kesehatan reproduksi, adalah di antara program 
penguatan keluarga dimaksud. Peningkatan ekonomi dan 
pendapatan keluarga, peningkatan wawasan dan identitas 
kebangsaaan, keindonesiaan dan merupakan cara organisasi 
berbasis kemasyarakatan ini untuk mencegah inflitrasi paham 
dan gerakan radikal ke dalam keluarga dan komunitas. Dalam 
konteks ini, posisi perempuan sebagai ibu maupun sebagai 
penggerak komunitas memiliki peran yang signifikan dalam 
membangun harmoni, mensinergikan kekuatan sipil untuk 
bersama-sama melindungi keluarga dan komunitas perempuan 
dari paham dan ideologi radikal. Program kontra radikalisme 
akan berhasil jika dilakukan dengan sinergi yang kuat antara 
pemerintah, perguruan tinggi, organisasi perempuan berbasis 
sosial keagamaan dan kemasyarakatan, serta LSM yang memiliki 
concern pada pemberdayaan perempuan khususnya dalam rangka 
memperkuat ketahanan keluarga dari ancaman dan serangan 
radikalisme. 


38 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


REFERENSI 


Buku dan Artikel 


Abdullah, Amin. Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan 
Integratif-Interkonektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. 


Alderton, Margo (ed.), Women and Violent Radicalization in 
Jordan. Jordan: UN Women Jordan, 2016. 

Anneleen, Van Uffelen and Walden Anna-Valentina. Southeast 
Asia: Ihe Role of Women in the Prevention of Islamist 
Radicalization and Violent Extremism. RAUN: Regional 
Academy On The United Nation, January 2018. 


Arendt, Hannah. On Violences. New York: A Harvest Book, 
Harcourt Brace and Co., 1970. 

Armstrong, Karen. Sejarah Tuhan-Kisan Pencarian Tuhan yang 
Dilakukan oleh Orang- Orang Yahudi, Kristen dan Islam. 
Bandung: Mizan, 2003. 


Badran, Margot. Women and Radicalization, Diis Working Paper 
No 2006/5, Danish Institute For International Studies, 
Copenhagen, Denmark, 2006. 


Brenner, Suzanne A. The Domestication of Desire: Women, Wealth, 
and Modernity in Java. Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1998. 


Committee on Social Affairs, Health and Sustainable 
Development. Preventing The Radicalisation of Children 
by Fighting the Root Cause. Azerbaijan: European 
Conservatives Group, 2016. 

Country Reports on Terrorism 2016, United States Department 


of State Publication Bureau of Counterterrorism, Released 


Jati 2017p: 2-79. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 39 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


CSIS and Wahid Foundation, In-depth Research on Women 
Involvuement in Intolerance and Radical Groups. Jakarta: 


Wahid, 2018. 


Cunningham, Karla. “Ihe Evolving Participation of Muslim 
Women in Palestine, Chechnya, and the Global Jihadi 
Movement.” In C. D. Ness, Female Terrorism and 
Militancy: Agency, Utility and Organization. New York: 
Routledge, 2008, pp. 87-95. 

Djakfar, Alamsyah M. dkk. Intoleransi dan Radikalisme di 
Kalangan Perempuan Riset Lima Wilayah: Bogor, Depok, Solo 
Raya, Malang, Sumenep. Jakarta: The Wahid Foundation, 
2017. 


Djamour, Judith.Malay Kinship and Marriage in Singapore. 
London: Athlone Press, 1965. 


Dwyer, Leslie and Rhoads, Elizabeth. The Role Of Women 
In Violent Extremism In Asia, June 26, 2018, Usaid. 
Gov.Management Systems International, a Tetra Tech 
Company. 

Eggert, Jennifer Philippa. The Roles of Women in Counter- 
Radicalisation and Disengagement (CRaD) Processes Best 
Practices and Lessons Learned from Europe and the Arab 
World. Berlin: Berghof Foundation, 2018. 


Geertz, Hildred. The Javanese Family: A Study of Kinship and 
Socialization. USA: The Free Press of Glencoe, 1961. 


Global Counterterrorism Forum (GCTF) and the Organization 
for Security and Co-operation in Europe (OSCE). Good 
Practices on Women and Countering Violent Extremism, 
which brought together CVE experts and practitioners 
from GCTF members and non-members on 13-14 May 


40 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


2014 in Istanbul, Turkey, and on 21-22 October 2014 in 
Vienna, Austria. 

Hearne, Ellie B. and Lai, Nur. International Peace Institute 
(IPI). A4 New Approach? Deradicalization Programs and 
Counterterrorism, Countering Violent Extremism: Learning 
from Deradicalization Programs in Some Muslim-Majority 
States. Norway, June, 2010. 


Huckerby, Jayne. “Women and Preventing Violent Extremism: 
the USA and UK Experience”, briefing paper. New York 
University School of Law: Center for Human Rights and 
Global Justice, 2012. 


Huckerby, Jayne. “Gender and Counter-Radicalization: Women 
and Emerging Counter-Terror Measures”, Margaret L. 
Satterthwaite and Jayne Huckerby (eds.), Gender, National 
Security, and Counterterrorism: Human Rights Perspectives. 
Oxon: Routledge, 2013. 

Hui, Jennifer Yang/ The Internet in Indonesia:Development and 
Impact of RadicalWebsites. Studies in Conflict & Terrorism, 
33:171-191, 2010. Taylor & Francis Group, LLC, ISSN: 
1057-610X print/1521-0731 online 

Idris, Iffat and Abdelaziz, Ayat. Women and Countering Violent 
Extremism, 04.05.2017, hp. 6. www.gsdrc.org helpdesk@ 
gsdrc.org. Helpdesk Research Report 

Jamhari and Jajang Jahroni (ed.).Gerakan Salafi Radikal di 
Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. 

Jamhari. Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas 
Keagamaan Jakarta: Gramedia, PPIM-UIN Jakarta & Ford 
Foundation, 2013. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA A41 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Masibo, Ulfat Hussein. Makalah Seminar Kongres Ulama 
Perempuan Indonesia (KUPI), Pondok Pesantren Kebon 
Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, 
25-27 April 2017. 

Mirahmadi, Hedieh. Womens Education: Promoting Development, 
Countering Radicalism.World Organization for Resource 
Development and Education (WORDEJ: The Washington 
Institute for Near East Policy, April 3, 2014. 


Mulia, Siti Musdah. “Perempuan dan Kebangsaan”. Pendidikan 
Kader Lanjut (PKL) Koalisi Perempuan Indonesia. Jakarta: 
Hotel Sofyan, 28 Oktober-07 November 2017. 

Ness, Cindy, D. Female Terrorism and Militancy: Agency, Utility 
and Organization. New York: Routledge, 2008. 

Omwega,M., Elizabeth R& Lazurus Ndiku. Preventing Youth 
From Terrorist Radicalization And Recruitment. Baraton 
Interdisciplinary Research Journal (2016), 6 (Special Issue), 
pp.163-170. 

OSCE. Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism 
and Radicalization that Lead to Terrorism: A Community- 
Policing Approach. Vienna: The Organization for Security 
and Co-operation in Europe, 2014. 

Patel, Sofia. The Sultanate of Women Exploring Female Roles 
in Perpetrating and Preventing Violent Extremism. ASPI 
Australian Strategic Policy Institute-Counter Terrorism 
Policy Centre, February 2017. 

Pimpinan Pusat Aisyiyah. Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah. 
PP. Aisyiyah: Yogyakarta: 1989. 


4) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


Sairin, Syafri. Javanese Trah: Kin-Based Social Organization. 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982. 


Sajaroh, Wiwi Siti & Sarah Hajar Mahmudah, NU Women's 
Role In Narrating The Moderate Islam Through Majelis 
Taklim. Aduances in Social Science, Education and Humanities 
Research (ASSEHR), vol.129, Third International Conference 
on Social and Political Sciences (ICSPS 2017), P. 372-375. 


Sanchez, Sergio E..The Internet and the Radicalization of 
Muslim Women, California State University, Chico.-Annual 
meeting of the Western Political Science Association, Seattle, 
WA, April 2014. 


Schlafter, Edit & Kropiunigg, Ulrich. Can Mothers Challenge 
Extremism?  Mothers” Perceptions and  Attitudes of 
Radicalization and Violent Extremism. Vienna: SAVE | 
Sisters Against Violent Extremism |, 2015. 


Sholeh, Badrus. “Kekuatan Ekonomi dan Pencegahan 
Ekstremisme Kekerasan Pemberdayaan dan Aktivisme 
Sosial Ekonomidi Kalangan Pemuda Muslim”, Convey 
Report, vol. 1, No. 5. Jakarta: PSTPG FISIP UIN Jakarta - 
PPIM UIN Jakarta-UNDP Indonesia, 2018. 

Sumbulah, Umi. Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi 
Konstruksi Sosial Aktivis HTI dan MMI tentang Agama 
Kristen dan Yahudi. Jakarta: Balitbang-Kemenag, 2010. 

Sumbulah, Umi,dkk. Laporan FGD Menangkal Paham Radikal 
Sejak Usia Dini dalam Keluarga. Malang: TP-PKK, 2016. 

Sumbulah, Umi. “Penanaman Nilai-nilai Multikultural dalam 
Keluarga Sejak Anak Usia Dini dan Relevansinya dalam 
Mencegah Radikalisme (Studi pada Kelompok Bina 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 43 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Keluarga Balita (BKBJ dan Pos Pendidikan Anak Usia 
Dini (Pos PAUD) di Kota Malang)”. LP2M UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang: Laporan Hasil Penelitian, 2017. 


Sumbulah, Umi. Preventing Radicalism by Family and Civil 
Society Organization in Indonesia. Pertanika Journal of 
Social Sciences and Humanities (JSSH), 27 (March 1), 2019. 

Suryadinata, Leo. Islamism and the New Anti-Terrorism Law in 
Indonesia. ISEAS Perspective,Issue No. 39, Singapore: Yusof 
Ishak Institute, 25 July 2018. 


Turkington, Rebecca and Christien, Agathe. Women, 
Deradicalization, and Rehabilitation: Lessons from an 
Expert Workshop, April 2018. 


Wulan, Lisa. R. Enhancing the Role of Women in Indonesia to 
Counter Terrorism. Asia Pacific Center for Security Studies, Jan 
(20), 2015, 1-14. 

Zedalis, Debra. “Beyond the Bombings: Analyzing Female 
Suicide Bombers.” In Cindy, D. Ness, Female Terrorism 
and Militancy: Agency, Utility and Organization. New York: 
Routledge, 2008. 


Zeiger, Sara. Melemahkan Narasi Teroris di Asia Tenggara Sebuah 
Panduan Praktis. Australia: Counter Violent Terrorism, 
2016. 


Sumber Internet 


Amindoni, Ayomi. “Perempuan Mulai Ambil Peran Jadi Pelaku 
Utama Aksi Teror, Tetapi Mengapa Membawa Anak?”, 
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44022494, 15 
Mei 2018. 


44 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


Asmara, Tia. IPAC: Perempuan Indonesia Mulai Ikut Berperan 
dalam Terorisme, — /indonesian/berita/ipac-indonesia- 
020120171424 10.html 


Bagir, Haidar. Mencegah Radikalisme dari Keluarga, in . com/ 
index.php/news/read/73691/mencegah-radikalisme-dari- 
keluarga/2016-10-24 

Bjorgo, Tore and Gjelsvik, Ingvild Magnes. “Norwegian 
Research on the Prevention of Radicalisation and Violent 
Extremism: A Status of Knowledge”, http://brage.bibsys. 
no/xmlui/handle/11250/175025/browse?order-DESC 
&type -date issued. 

BNPT, Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme- 
ISIS, uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham- 
Radikalisme-Terorisme. pdf. 


Carter, Becky”Women and Violent Extremism”. Helpdesk 
Research Report.www. gsdrc.org.helpdesk@gsdrc.org.13.03. 
2013. 


Countering Extremism is Eliminating VAW?. 2016/03/ 


countering-extremism-is-eliminating-vaw.html 


Fink, Chowdhury Fink, Naureen, Barakat, Rafia & Shetret, 
Liat. The Roles of Women in Terrorism, Conflict, and 
Violent Extremism: Lessons for the United Nations and 
International Actors. Center on Global Counterterrorism 
Cooperation, April 2013.http://www.globalcenter.org/wp- 
content/uploads/2013/ 04/ NCF RB LS policybrief 132 
O.pdf. 


Fitriana, Saella. Upaya BNPT dalam Melaksanakan Program 
Deradikalisasi di Indonesia. Journal of International 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 45 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Relations (Nol. 2, No. 3, 2016), pp. 187-194. Online di 
http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php /jihi 
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info singkat/Info20 
Singkat-IV-10-II-P3DI-Mei-2012-62.pdf. 
http://www.aisyiyah.or.id/id/syiar/keluarga-sakinah.html, 
http:/www.muhammadiyah.or.id. 
http://islamic-center.or.id/perempuan-mulai-ambil-peran- 
jadi-pelaku-utama-aksi-teror-tetapi-mengapa-membawa- 
anak-3/Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAG).https:// 
www.benarnews.org/indonesian/berita/ipac-indonesia- 
020120 17142410.html 
https://tppkk-pusat.org/tentangkami/ 
https://www.nu.or.id/post/read/4453/muslimat-nu-bahas- 
program-kerja-pertahun. 
https://www.fatayatnu.id/programkerja/ 
Inpres No. 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. 
uploads/media/01. Inpres No.9 Thn 2000 - PUG 


dalam Pembangunan. Nasional.pdf 


Jaelani, Aan. Islam, Gender and Fundamentalism-Radicals 
in A Global Political Economy, in https://mpra.ub.uni- 
muenchen.de/69527/MPRAPaper No. 69527, posted 15 
February 2016. 


Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984. https://pih. 
kemlu.go.id/files/UU 1984 7.pdf 


Macaluso, Agnese. “From Countering to Preventing 
Radicalization Through Education:  Limits and 
Opportunities”, Working Paper 18. Netherland: The Hague 
Institue for Global Justice, October 2016. . 


46 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


Majora, Andrew. Mothers & Wives: Womens Potential Role in 
Countering Violent Extremism.http://mackenzieinstitute. 
com/mothers-wives-womens-potential-role-countering- 
violent-extremism/04/02/2015 


Maruf, Ahmad. Pencegahan 'Terorisme di Indonesia 
Kemiskinan Struktural dan Ketimpangan:Rumput Kering 
Radikalisme.” Repository.umy.ac.id/ pencegahan Yo 
20terorismeY6 20di 9620 indonesia. 


Makalah Seminar dalam rangkaian acara Kongres Ulama 
Perempuan Indonesia (KUPI), Cirebon, Selasa 25 April 
2017,www.bbc.com/indonesia/indonesia-39711982. 


Mulia, Siti Musdah. Perempuan Dalam Gerakan Terorisme di 
Indonesia, — home/dok/2018-perempuan-dalam-gerakan- 
terorisme-di-indonesia.pdf 


Natsir, Lies Marcoes. “Why do Indonesian Women Join Radical 
Groups?” November 26, 2015. http://indonesiaatmelbourne. 
unimelb.edu.au/why-do-indonesian-women-join-radical- 
groups/ 

Niraniyah, Nava. Perempuan Mulai Ambil Peran Jadi Pelaku 
Utama Aksi Teror, Tetapi Mengapa Membawa Anak?2017, 
https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-44022494. 


Orav, Anita, Rosamund Shreeves, Anja Radjenovic & Sofia 
Lopez, Radicalisation and Counterradicalisation: A Gender 
Perspective. EPRS (European Parliamentary Research 
Service) (European Union, 2016), 


Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), http:// 
ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsipbn/ 2016/bn1929-2016. 
pdf 


PEREMPUAN DAN KELUARGA A7 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Recognising Womens Roles in Countering Violent Extremism, 


Tanggulangi Radikalisme dan Terorisme, BNP T-Fatayat NU 


48 


Gelar Sarasehan dan Luncurkan Daiyah, 22 April 2017, 
http://www.nu.or.id/post/read/77242/ tanggulangi- 
radikalisme-dan-terorisme-bnpt-fatayat-nu-gelar- 


sarasehan-dan-luncurkan-daiyah. 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


UCAPAN TERIMAKASIH 


Bapak/Ibu dan Hadirin yang saya muliakan, 


Saya akan mengakhiri pidato pengukuhan ini dengan 
menyampaikan ungkapan rasa syukur yang mendalam ke hadirat 
Allah SWT atas berkah yang dianugerahkan kepada saya dengan 
pencapaian ini. Selanjutnya perkenan saya untuk menyampaikan 
terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah berjasa dalam 
hidup saya, baik sebagai pribadi, dosen, komunitas kampus, 
anggota masyarakat, maupun sebagai istri dan ibu. Pada 
kesempatan ini, saya menyampaikan terimakasih yang sebesar- 
besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 


Kedua orang tua saya, Ayahanda H. Sholeh bin Ahmad 
Zuhri (alm) dan Ibunda Hj. Sholihah binti Ahmad Siraj 
(almh) yang telah bersusah payah merawat, mengasuh, dan 
mendidik saya dengan kasih sayang, kesabaran, dan iringan doa- 
doa malam yang tulus, sehingga saya bisa mencapai cita-cita 
saya. Semoga semua jerih payah beliau semua, dicatat sebagai 
amal shalih dan diberikan balasan pahala yang berlimpah, dan 
menempatkan keduanya di jannah-Nya. Demikian pula kepada 
ayah mertua, Bapak Moch. Cholil (alm) dan Ibu Siti Ngatiyah, 
yang telah membimbing keluarga kami dengan ikhlas dan penuh 
kesabaran. Semoga semua jerih payah beliau, dicatat sebagai 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 49 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


s Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


amal shalih dan diberikan balasan pahala yang berlimpah, dan 
semoga Ibu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. 


Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi- 
tingginya saya sampaikan kepada semua guru saya di madrasah 
diniyah dan MI Darul Ulum Rejosari tahun 1979-1984, 
KH.Dimyati pengasuh pesantren dan para guru MTs Yayasan 
Pondok Pesantren Darul Huda Wonodadi tahun 1985-1987, 
KH. Masdain Rifa'i, guru ngaji saya tatkala nyantri kalong di PP 
Mahayjatul Ourro' Kunir Wonodadi. Demikian juga para guru 
saya di PGAN Malang tahun 1987-1990, di antaranya Bapak/ 
Ibu Drs. Nawawi Hazet, Drs. H. Ridwan Adnan, Drs. Fajri 
Syuaib, Dra. Hj. Lilis Fauziyah, M.Ag, Dra. Hj. Istianah, Dra. 
Hj. Wajdijah, Dr. Imam Sujarwo, M.Pd, dan semua bapak/ibu 
guru, baik yang masih sugeng maupun yang telah wafat. 


Selanjutnya ucapan terimakasih kepada para guru dan dosen 
saya selama menempuh program D2 tahun 1990-1992 dan S1 
tahun 1992-1994 di IAIN Sunan Ampel Malang. Di antaranya: 
Prof. Drs. Masyfuk Zuhdi (alm), Prof. Dra. Zuhairini, Prof. 
Drs. M. Kasiram (alm), Prof. M. Djunaidi Ghoni, Drs. K.H. 
Masduki Mahfudz (alm), Drs. KH. Zainuddin Muchith, Drs. 
Moh. Anwar (alm), Drs. Abubakar Muhammad (alm), Drs. 
Muhammadiyah Ja'far (alm), Drs. Syahminan Zaini (alm), Drs. 
Rahmat Iman Santoso (alm), Dra. Siti Kusrini (almh), Drs. 
K.H. Ach. Muhdlor (alm), Drs. Abd. Ghofir (alm), Drs. Tadjab 
(alm), Drs. H. Mudlor Ahmad (alm), Drs. H. Suhadi (alm), 
Drs. M. Ruslan Laba (alm), Drs. H. Slamet AS Yusuf (alm), 
Drs. H. Djumberansjah (alm), Drs. H. Chusnur Rofig, Dipl 
(alm), Prof. Drs. A. Malik Fajar, Drs. Djafar Hentihu (alm), 
Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, Prof. Dr. H. Arif Furchan, Prof. 


50 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


Dr. H. Mulyadi, Prof. Dr. H. Baharudin, Prof. Dr. H. Mudjia 
Rahardjo, M.Si, Dr. KH. Dahlan Tamrin, Drs. KH. Chamzawi, 
Dr. H. Turmudi, M.Si, dan lain-lain. 


Selama menempuh studi lanjut pada program magister di 
IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1995-1997, saya mendapatkan 
bimbingan dan pengayaan akademik yang luar biasa dari para 
dosen yang expert di bidangnya, sehingga sudah sepatutnya 
saya menaruh hormat dan terima kasih atas dedikasinya. Di 
antaranya adalah Prof. Dr. Harun Nasution (alm), Prof. Dr. M. 
Ouraish Shihab, Prof. Dr. Sayid Agil Husin Almunawar, Prof. 
Dr. Zakiyah Daradjat, Prof. Dr. Hasan Langgulung, Prof. Dr. 
Amir Syarifudin, Prof. Dr. Edi Safri, Prof. Dr. Abdul Aziz 
Dahlan, Prof. Dr. Chothib Ouzwen, Prof. Dr. Azyumardi Azra, 
Prof. Dr. Satria Efendi (alm), Prof. Dr. Malik Mansur (alm), 
Prof. Dr. Hayati Nizar (alm), Prof. Dr. Maidir Harun, Prof 
Dr. Sirajudin Zar (alm), Prof. Dr. Saifullah, SA, Prof. Dr. Abd 
Oadir Habsy, dan Dr. John Hendrik Mueleman, MA. 


Ucapan terimakasih yang tidak kalah pentingnya saya 
sampaikan kepada para dosen selama saya menempuh program 
Doktor di PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2004- 
2007, yang telah memberikan pengalaman dan kekayaan 
ilmunya yang melimpah kepada saya. Mereka adalah: Prof. Dr. 
Soetandyo W., MPA, Dr.dr. Widodo P, MPh, Dr Ph., Prof. 
Dr. Amin Abdullah, MA, Prof. Dr. Imam Suprayogo, Prof. Dr. 
Koentowibisono, Prof. Drs. Thoha Hamim, MA, Ph.D, Prof. 
Drs. Achmad Jainuri, MA, Ph.D, Prof Dr. Syafig A. Mughni, 
MA, Prof. Dr. Zainuddin Maliki, MSi, Prof. Dr. Nur Syam, 
MSi, Prof. Dr. Rm. Armada Riyanto, CM., Prof. Dr. "Thomas 
Santoso, dan Prof. Dr. Abdul A'la, MA. Juga untuk promotor 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 51 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


dan ko promotor saya, Prof Dr. Syafig A. Mughni, MA dan 
Prof. Dr. Zainuddin Maliki, MSi, juga para penguji disertasi 
saya: Prof. Dr. Ridwan Nasir, MA, Prof. Dr. Ahmad Zahro, 
MA, Prof. Drs. Thoha Hamim, MA, Prof. Dr. Ali Mufrodi, 
MA, Prof. Dr. Abdul Munir Mulhan MA, dan Prof. Dr. (Buya) 
Syafii Maarif, MA. Terimakasih banyak telah memberikan 
warna dan dinamika yang luar biasa bagi perjalanan akademik 
saya. 


Ucapan dan penghargaan yang setinggi-tingginya, secara 
khusus juga saya haturkan kepada Rektor UIN Malang, 
Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., yang tidak henti-hentinya 
mensupport dan memuluskan jalan saya untuk sampai ke titik 
puncak ini, semoga selalu dilimpahi kesehatan dan kekuatan 
dalam memimpin kampus ini. Demikian juga support yang tiada 
tara dari para wakil rektor sekaligus sahabat saya, WR I dan 
senior saya, Dr. HM. Zainuddin, MA yang akan menyusul orasi 
di sini dalam waktu yang tidak lama lagi, WR II dan teman 
seperjuangan saya, Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si, WR III dan 
guru saya, Dr. KH. Isrogunnajah, M.Ag, dan WR IV & kolega 
saya, Dr. H. Uril Bahrudin, MA. 


Ucapan terimakasih juga saya haturkan kepada Prof. Dr. 
H. Imam Suprayogo (ketua/rektor STAIN/UIN Malang 1997- 
2013) sebagai ketua senat dan para guru besar yang menyetujui 
awal pengusulan guru besar saya tahun 2017, yaitu Prof. Dr. 
H. M. Djakfar, Prof. Dr. H. Mulyadi, Prof. Dr. H. Mudjia 
Raharjo, dan Prof Dr. H. Baharudin. Kepada Prof. Dr. H. 
Muhammad Djakfar, SH, M.Ag, dan Prof. Dr. H. Kasuwi 
Saiban, MA, saya ucapkan terimakasih yang kesekian kalinya, 
karena telah berkenan mereview karya-karya akademik yang saya 


52 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


ajukan hingga disetujuinya usulan guru besar saya. Secara khusus 
saya juga menyampaikan terimakasih kepada ayah Muhtadi 
Ridwan (demikian biasa kami memanggil beliau), adalah 
orang tua asuh dan orang tua ideologis kami, terimakasih atas 
bimbingannya kepada saya dan suami saya, teriring doa semoga 
selalu diberikan kesehatan. 


Tidak kalah pentingnya, pada kesempatan ini saya juga 
menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 
Prof. Dr. Arskal Salim MA, Direktur Diktis Kemenag RI 
dan team yang telah menginisiasi program akselerasi profesor, 
Prof. Jayakaran Mukundan, editor in Chief of JSSH Pertanika, 
mentor saya, bu Dr. Hardev Singh,dan Team JSSH pertanika, 
yang telah memberikan kelancaran dalam publikasi artikel saya, 
sehinga mempermudah perjalanan saya mencapai guru besar. 
Demikian juga kepada Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, Direktur 
SDM Ristekdikti, dan Ibu Dra. Hj Latifah Shohib, terimakasih 
telah membantu proses dan perjalanan hingga disetujui dan 
ditandatanganinya SK Guru Besar saya, semoga Allah selalu 
melimpahkan anugerah kesehatan dan keberkahan dalam 


mengemban tugas mulia untuk negeri ini. 


Secara khusus ucapan terimakasih yang tak terhingga 
kepada suami tercinta, Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag, yang di 
sela-sela kesibukannya mengemban amanah sebagai Wakil 
Rektor II di IAIN Ponorogo, senantiasa memberi semangat dan 
mendoakan saya hingga mencapai step ini. Berkat dorongan dan 
supportnya yang luar biasa, telah berhasil mengantarkan saya 
hingga ke titik yang menjadi kebanggaan sendiri untuk suami 
dan keluarga saya. Ananda 2 jagoan kami tersayang: Adham 
Adyatma (Adam) dan Hadyan Fayyadh Rasendriya (Fafa), 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 53 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


yang mewarnai hari-hari kami. Kepada mereka bertiga, secara 
khusus saya mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga atas 
pengertian dan kasih sayang yang melimpah, teiring do'a semoga 
pencapaian ini menjadi berkah bagi keluarga dan menjadi 
penyemangat bagi anak-anak kami untuk mencapai jenjang 
pendidikan tertinggi. 


Demikian juga dengan semua saudara kandung dan ipar 
saya dari Blitar: Imam Muhson-Chomsin Amaliah, Moh. 
Munib-Elly M, Siti Nasifah-Imam Rofti, dan Damanhuri- 
Miftahu Roifah. Saudara ipar dan keluarga besar dari Madiun: 
Siti Rohmatin, Isnaini, Siti Masnunah, Nasrudin, Mushonif, 
Siti Nfanah, Syifaudin, dan Fatwa Setyani. Tak lupa ucapan 
terimakasih saya untuk kakak, adik, keponakan dan keluarga 
besar saya dari Blitar maupun dari Madiun. Semoga Allah SWT 
membalas amal shalih mereka semua, diberikan kesehatan dan 
umur yang berkah, amin YRA. 


Saya juga ingin menyampaikan terimakasih kepada 
pimpinan dan kolega saya di Fakultas Syariah, Dekan, Dr. 
H. Saifullah, SH, M.Hum yang sebentar lagi insyaallah juga 
menyusul orasi ilmiah di tempat ini, beserta Wakil Dekan I, Dr. 
H. Badrudin, M.HI, Wakil Dekan II, Dr. Khoirul Hidayah, SH, 
M Hum, Wakil Dekan III, Dr. Suwandi, M.H, Dr. Sudirman 
Hasan, MA dan Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku Ketua dan 
Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Bunda Prof. Dr. Hj. 
Mufidah Ch., M.Ag, guru kehidupan dan guru akademik saya 
yang telah membuka kran dan mengawali menjadi guru besar di 
Fakulas Syariah, Bunda Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, guru 
saya sekaligus kolega ketika kami menjadi teamwork di Fakultas 
Syariah pada tahun 2009-2013 bersama Dr. H.M. Fauzan 


54 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


Zenrif M.Ag dan Dr. H. Roibin, M.H.I, sejawat saya yang hari 
ini juga dikukuhkan sebagai guru besar, Prof. Dr. H. Mohamad 
Nur Yasin, SH., M.Ag, Mas Ribut Wahyudi PhD dan mbak 
Ulfah Muhayani MAP, teman diskusi yang smart tentang riset 
dan artikel jurnal bereputasi, seluruh kolega dosen dan tenaga 
kependidikan di Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, yang 
tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. 


Ucapan terimakasih yang tidak kalah pentingnya juga saya 
haturkan kepada Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I, seorang guru 
dan pimpinan yang telah banyak mewarnai perjalanan selama 
1,5 tahun saya menjadi bagian dari pengelola Pascasarjana UIN 
Malang. Beliau telah mengantarkan saya menjadi pengganti 
beliau (jadi direkturnya beliau dan saya hanya penggantinya) 
sejak dilantik tanggal 15 Agustus 2019. Demikian juga kolega 
dan sahabat baik saya, wakil direktur PPS, Drs. Basri Zain, 
MA, Ph.D, yang selalu penuh semangat mengajak saya 
berdiskusi (yang terkadang diselingi dengan canda) tentang 
persoalan penting untuk kemajuan pascasarjana. Tak lupa 
ucapan termakasih untuk kolega saya yang handal, Dr. Zaenul 
Mahmudi, MA selaku sekretaris prodi S2 Hukum Keluarga 
Islam, semua ketua dan sekretaris Program Studi Magister dan 
Doktor, juga seluruh tenaga kependidikan (tendik) Pascasarjana 
UIN Malang, yang selama ini menjadi teamwork yang sangat 
baik. Dari mereka semua saya mendapatkan banyak pengalaman 
dan bersama-sama belajar. 


Tidak mungkin saya melupakan jasa kepala biro Kabiro 
AUPK, Drs. H. Mahfudz Shodar, M.Ag dan Kabiro AAK, Drs. 
H. Heru Ahadi Hari, MSi, serta seluruh panitia pengukuhan 
ini. Seluruh dekan di lingkungan UIN Maliki Malang (Mbak 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 55 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Mudah, Mas Agus, Jeng Rini, Ning Syafi, kang Asnawi dan pak 
Saiful semoga semua segera menyusul, dan Prof. Bambang), juga 
para sahabat senior dan kolega dosen yang kini juga akan atau 
sedang berproses mengajukan usulan guru besar, saya berdoa 
semoga bisa mencapai titik akademik puncak yang menjadi 
impian bagi semua dosen, sehingga semakin memperkuat 
kampus kita tercinta, amin YRA. Para kolega dan sahabat yang 
telah memberikan testimoni: Prof. Dr. Moh. Mukri (Rektor 
UIN Lampung), Prof. Dr. Mas'ud Said (Direktur PPS Unisma), 
Prof. Dr. Romo FX. Armada Riyanto CM (Rektor STFT 
Malang), Pdt. Dr. Stefanus Hadiprayitno (Ketua MUKI kota 
Malang), H. Arif Zamhari, MA, Ph.D (Ketua Yayasan PP Al 
Hikam Depok & Dosen PPS UIN Jakarta), Dr. H. Rumadi 
Ahmad, MA (Ketua Lakspesdam PBNU), Dr. Hj. Sururin 
Chalil MAg (Dekan FITK UIN Jakarta & Dewan Pakar PP 
Muslimat NU). Terimakasih yang tak terhingga untuk mereka 


semua. 


Segenap teman PNS angkatan '98 yang selalu kompak, 
semoga segera menetas lagi para guru besar dari angkatan penuh 
kenangan ini. Di antara mereka ada Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, 
MSi, Dr. Hj. Galuh Nurrohmah yang sering membantu 
saya membaca dan mengedit manuscript artikel sebelum saya 
submit, Dr. Erfaniah Zuhriah yang mengomandani terima tamu 
acara ini, Dr. Umrotul Khasanah, Dr. A. Barizi, Dr. Wildana 
Wargadinata, Dr. Ahmad Muzakki, Dr. Abdul Hamid, 
Mas Anwar Firdausi, M.A (yang mengomandani publikasi 
yang bagus untuk pengukuhan ini) dan lain-lain. Perjalanan 
selama lebih dari 20 tahun ini telah menjadi warna tersediri 
bagi dinamika kehidupan dan akademik kita. Tak lupa ucapan 


56 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


terimakasih saya untuk mas Faizudin Harliansyah, kepala 
perpustakaan yang humble dan telah banyak membantu proses 
pengajuan guru besar saya. 


Kepada seluruh teman seperjuangan dalam berproses 
menjadi lebih baik, sahabat KOPRI, IKAPMII dan ISNU, 
Muslimat dan Fatayat, IPNU dan IPPNU, KBMB dan Kamabi 
UIN Malang, teman-teman aktivis lintas agama yang tergabung 
dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 2015-2020, 
dan komunitas lintas agama yang mempromosikan harmoni 
dan persaudaraan sejati, teman-teman di TP PKK Kota Malang 
periode 2013-2018 yang telah bersama-sama mengabdi dalam 
pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput, teman-teman 
di Dewan Riset Daerah (DRD) Kab. Malang 2016-2021, yang 
memiliki komitmen dan semangat dalam meningkatkan mutu 


riset demi kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat. 


Tentu masih banyak pihak yang turut berjasa dalam 
perjalanan hidup saya, baik sebagai pribadi maupun secara 
kelembagaan, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 
Kepada semua yang telah berjasa bagi perjalanan hidup dan karir 
akademik saya, sekali lagi saya hanya bisa menyampaikan ucapan 
terimakasih penghargaan yang setinggi-tingginya, teriring do'a 
tulus semoga amal sja»lih yang telah mereka semua lakukan 
terhadap saya, berlimpah pahala dan balasan yang sebaik- 
baiknya dari Allah SWT. Jazaskum Allash ahjsan al-jaza?' 


Amin. 
wa Allah a-muwafig ila agwamit tharig 


wassalamu alaikum wr.wb. 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 57 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


DAFTAR RIWAYAT HIDUP 


A. Identitas Diri 


Nama 

NIP 

Jenis Kelamin 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 

Status Perkawinan 
Agama 

Golongan / Pangkat 
Jabatan Fungsional 
Akademik 

Unit Kerja 

Alamat 

Telp./Faks. 


: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. 
: 197108261998032002 


: Perempuan 
: Blitar, 26 Agustus 1971 


: Kawin 
: Islam 
: Pembina Utama Madya / IV-d 


: Guru Besar 


: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang 
: Jl. Gajayana 50 Malang 
: 0341-551354 / 0341-577033 


5 8 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


2019 


Alamat Rumah 


Telp./Hp 


E-mail 


Suami 


Anak 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


Jl. Joyo Raharjo 1/233 G Merjosari 

" “Lowokwaru Malang 65144 

: 0341-551930 / 08123399922 

: umisumbulah@uin-malang.ac.id/ 
ummisumbulah@gmail.com 

: Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag. 

» 1. Adham Adyatma (Adam) 
2. Hadyan Fayyadh Rasendriya (Fafa) 


B. Riwayat Pendidikan 


Tahun : TTG Jurusan/ 
Lulus Jenjang Perguruan Tinggi MAKS. 
MI "Darul Ulum” 
Li "3 Rejosari Blitar . 
MTs” Darul Huda” 
ge Wonodadi Blitar . 
1990 | SMU | PGAN Malang Guru Agama 
1992 | D-II | Fakultas Tarbiyah Pendidikan 
IAIN Sunan Ampel Agama Islam 
Malang 
S-1 | Fakultas Tarbiyah Pendidikan 
1994 IAIN Sunan Ampel Agama Islam 
Malang 
S-2 | Program Pascasarjana | Tafsir-Hadis 
1997 IAIN Imam Bonjol 
Padang 
2007 S-3 | Program Pascasarjana | Dirasah 
IAIN Sunan Ampel Islamiyah 
Surabaya 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 59 
Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


£007 PGOYIO T 20PIOT 2-TII rJeuag | “S 
1007 29OTIO T TYV YasSY -III IL pny geuog | 
6661 PINYO T TUV vaSSY e-III epnjAg rreuag | "€ 
6661 Hy T JprMpg "Seuog, e-III PNJ ILUIJ/SNd | “T 
8661 PILINI T 2 e-TII SNdO| T 

LL ueyegef ue3uojOn) yey3ueg ON 


ueyeySuedoy Jeremy "Gd 


(ArTO) SurureoT 
yeg reseduag TTVI porea3ojuy oSen3uerJ pure Juayuo) Sururea, pTOz 
CeNNSNY (TASOd) Yoneonpg 2ySIH 
Sumogpoyng JO Agisaontupy SU, OTureJSg JO ure13o1g drysmorpa yeI0yOp3SOg €TOT 
SurIewdg OSUOSTPEAA 
NIN OMIM 28 Sunsy yewe yen Pe PA ea TTOC 
yedwoy yere3suopakuog UEyTPIPUIJ CUEN unyey, 


uryegure URYIPIPUOG "9 


y 
5 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


60 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


6007-9007 SurreNI NIN OSd-VLITVOI Peunf syepog udurung 
6007-9007 Suere NIA MA urururef arwoYy WII, 2033uy 
9007-2007 SurfejNg NIN (OSd) 2PuS5) IPS Jesng SITEJONYOG 
Urntpudd 
2007-0007 SUrTeJNI NIN (OSd) ZPU5) IPS Jesng SUepIg J0JLUTPIOOYI 
C007-0007 SurrejN SIIN Uenyuag ESegwdT SBIONYAG 
(Surreyg NIN YeneAg searnyeg urrenpos) yerreAg uesninf 
“BurreyaS-866T SuereW NIVLS eped de3ag ussog 
“ps " unyey, Isnjyysug ueyegef 
usefroyog Jekemry "TI 
6107 PIN T yesg NN) P-AI sApEJAY ewe) CurguRg | “01 
tot BAYI rredoyg I09PT 2-AI BPNJAJ WLAN) CUIJURG | "6 
Troz HIV T eredoyg I09PPT I-AI IALeurgung | "8 
8007 may 1 eredoyg 10npOT e-AI rurgwag | “1 
5007 PGOYIO T 20pPOT P-TII TaLreuog | 9 


61 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


SUrIeyOS-/ TOT 


IRI Seudwoy-sewrpdr3rg 


IOMOTAOYI 


SurJeyOS-8 TOT 


OfeJUOIOS) NTIVI euanf 


IE3SOg IJIN 


Suwereyos-CTOT 


ekegrang pdury urung NIA Urpnmysp) peuanf 


IE3SOg EIJIIN 


SUEIENOS-—# TOT 


0112YOMIMJ NIVLS wepng jeuarnf : epgg 


I8JSOg EIJIN 


SueJeOS-—# TOT 


UESEyIWEJ NIVLS wepng jeuamf :esreyg 


IE3SOg EIJIIN 


SuereyoS-€ TOT 


03010UOJ NIVLS -I1IYET ye peuanf 


le1sog CNN 


SuereyoS-€ TOT 


yoy “YogessnTEMI NTVLS YeHeAg jeumf :peynig 


IEJSOg EIJIN 


SUEIENOS-—# TOT 


Surreyy PIPI NIA 9egry Tn eumf 


IOMOIAOY 


Sus1ey2S-£ OZ 


SUETENI NIN OSd-VLITVOA reuanf 


IOMOTAOI 


SurreyOS-€ TOT 


nery ebsng NIA Uppnpnysp) jeuanf 


IE3SOg EA 


SUEIENOS-0TOT 


ssa1g DINLIAI NIA Ting YeyseN 


IOMOTAOYI 


0TOC-600C 
SUEIENOS-80OT 


E1IEYEf PIYEAS NIA MSd vendwonog yeyrepy peuanf 
mer ESNG NIA-EMIEJAT peuanf 


IE3SOg EIJIIN 
IE3SOg EIIIN 


BUEIENOS-60OT 


03010UOJ NIVLS yerreAg uesnanf-enynsnf peuanf 


MBJSOg EIJIN 


SUEIEOS-/002 Sure PPN NIA YefeIeH-pP peuang IOMITAOYY 
€TOT-600T SULIT NIN YeheAG semnoeg | Irwopery Surprg dd 
€ 107-600 SULTeIN PITEMAI NIA UeWeAG seynye Om| Op, Teuanf gemef Sundsurudg 
6007-L007 SuereN| NIN (OSd) 2PuS9 1pnag Jesng eny 


y 
5 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


62 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


vOOC PS 6661 


Ivd Soyorisg /SUEEN NIVLS 


Susreyas "P'S 866T IVI NLH SIH SV/SueeW NIN | T-S Te Pa 
"ps "unyej, ure1301g/uesnin f(/syysuJ Suefuof | yen we 
refeSuoyy ueurepedudg “TI 
TCOC-6L0C SULTEIAT WTYCAGT TEA PUEMEJAT NIN tuefteseoseg mna 


6TOT-ZTOT | NIA #uekreseoseg YeAATYSTPILAG TE TEMUY TV IOSISETAT 


Sure WTYyeAGT NE, PUErneAg 


PNS Wre1301J ENY 


xopuj sndoog 


6TOT Geysgng AG Pnosyg) SPURpOYIN -UOATPH jeuinof IOMOTADYY 
xopur (JISS) Saanayg Uoswoy |, 
 sndoog - (dno1g sidueij 29 JojAej,) aspopnorg 

6TOT -M -2DUOJOTA JeOyIJOg PUS WSIJOIIOY, JO jeUINOF IAMOTASYY 
SueTejA| PITEMI NIA Sdd SV CS IPOrg 

SUrIeyOS-8 TOT -S9TpPNJS Ape g pPue Mey OTureJSJ JO peuanof :SETTII PIYI UI I0TPT 


63 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Irodwajuoyy 


SIPEH 28 
Suereyos "P'S /TOT IST-IVd IPOIJ/SUETEM NIN Sdd | €-S ur MO-Ie PNS 
STPEHI uep 
Suereyos "P'S £ TOT YeArysyeAS-Te remYyY /SUETEMT NIN | T-S ur MO-Ie PNS 
p0OZ 'P's 8661 sr13SUJ EIISEG UEP ESEYEg 
FOOT 'P'S 8661 YerewenyAg 29 SV/SUETEMI NIVILS | T-S Ur Ing PUN 
SUBI8YOS 'P'S yIOZ ts 
T1OZ 'P'S IIOT IdW Yep Vgd PO1g/SUreNI NIN Sdd | WS 
WII UnynH IPOIg /SUreW VASINN 
Suereyos "PS ILOT INDA VP IVd Porg/SUREWNIN | WS 
YeATyS yYeAG 
Bueieyos PS600c |-IV Temyy-Y Pad /SueW NIN| z-S 
WUTISI 
Bueieyos 'P'S 6007 | Ueprpuog Uowofeury IPOAg /SUEPWI NIN | T-S 
EYISIT UEP 
9007 Ps £00z | 80rorg "ynruneyg -NOhUTeS / SPT NIN | I-S MPEH IPS 


y 
5 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


64 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


3uerey2S-/ TOT SUEreY PITEM NIA euekreseoseg IseJIOSI £-S 

Sur.Iey2S-/007 Sure PEN NIO ruelreseoseg SISIT, T-S 

BULTESOS-666T SULIEIAT PINEMNI NIN YEHeAG searnYea sdiys | T-s 
unyey, Isn7TJsuy yertugg CAIEYy Sueluof 


yerurgg tA1ey Surgungunyy ururepedudg "9 


SISIT, 

Juereyas "PS pTOT IVIS vep Sy POAJ/SUeW NINA | 2-8 | uengoung oporoyg 
Juereyos "ps pTOT IdW TVIS poig/Sure NIN | C-S 

BYISIA UBP ISM/WegsI 

9002 'P's £00t erneuoye TSojolg -Y9jures / SuereW NINA | I-S pns uryeyopuad 
Suereyos "P'S 100 IVIS IVd Vgd SureWNIN | -S 

900C "P's #00T "MISI Uep CNYEWONEY -YUTLS/ Sure NIN | I-S (TdS) WejsI 

0007 'P's 6661 IVd-YyeAigrey,/ Suege NIVLS | I-S | urgepexag yexefog 

WVH 

Suereyos p's TTOT UBAISYyeAS-TE TEMUY/Ye,UeAG /SuereNI NINA I-S UePp YelIeAg 

Juereyas "p's BOOT YeAISyeAG-JE remyY/YE,MEAG /SUCTENI NIA | T-S IHMdd 

1002 "P's #OOT 180Jo1g -yogureg / Sure NIN | I-S /IAWdd 


65 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


SUEreTNg 


y 
5 


NIVLS SMIG renprarpur | Surf SIIN YOSOG PPUSI SEMIANISUOS Surjuy Ipnyg | T00T 
SIM ISUrI0POT,,, 
tureSY seJuTT e3033uy 
e3rgUdT -JINPIOY njeg 8JOy Ip rwrede1og Jewngejue uesungngg | T0OC 
SuereyAg Tensyajuoy urjeyopudg Ur3uop sISTpeUY TIEYYNG | 
NIVLS SMIG renprarpur | -Je yryrys JADI Werep uendwanag SIPEY-STPEH YEERRI, | 000T £ 
SUEreTNg e3033uy 5 
NIVLS SMIG SPIN SuereNI NIVLS-NIVI Yesefos | 9007 E. 
MyYagINN w303SUY SULreINg IP IPM #WrejSI Junyods1Og Weyep & 
SNId -JUYOJOY UsUTJeSIOg Uep urprureyoy depeyao rureng rsdasang | 666T - 
SUEreTNg e3033uy SUETEJAg CIOY TP YEAIrYy YeSeIpEJA| UeP E 
NIVLS SMIG FEPPIONI AMNS/NMS IP Yen pue yurg dasuoy rswjuswogdur | 8661 | 
gubravs-yo pvg SueJud) stpey-sIpey see IpngS 5 
LITPUETAI Tenprarpuy JUEPIOY-SNEWIT, IPOJOJAT MFEPOTAT SIPEY UrUTeyewag | 8661 ,. 
STPEH ANNIN Urpeyopuag 2 
Ir -Sedag renptarpuy yengog :yeArgreg, Suejua) Iopndog stpey-stperg YerPL, | 1661 FE 
suEg 2gung ueJegef UeyIpudg npnf unyej, 2 


urnnpudg Ururepedudg 'H 


66 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


BNI 


IT Sedag -unodwoy Boyewtry uep urpryeInyy spofeyay ArayeT-re TH 8 
-sreyaodIng Joy seye tpngg :3uerejAg IP WregSg OwusTpejudwrepung UeyeIan) | 900T 
SuereyAg Iapud5) SISIJPUY yengog -40104s0.NN Got 13eg 6 
NIN VdId ae saia Yg wkurseynId Lg Up THN Werep UrUMENOg UENYUNNOY | 900 5 
SUEreTNI IpNYEA Uep UNJSITYg » 
NIN vdid renprarpug rureSYy depeyrn) yeyipeyg UreIsg UrSUrpurg sIsITeUY | s00C | £ 
SUEreTNg ENY z 
NIN DSd SP SurrejNg NIN 2PUSD IyOIg | 500 & 
SuereNg eny LISdUOpUJ IP UDISIIYY 2 
NIN VdId SPI -WEIST MIPUOY IPM “TeUNWOyY WeseInyOy Uep eWUSY | #0OT 2 
dd Sdudyy uep e3033uYy Ur3eg unyedngey Ip Yeuy uep uenduaag 
UPIDEJ YEYUOG -JUNPTOY depeyaog uesezayoyy depeyan) yeyereAseyny UOodsoyy | #0OT 
UeSSEFJ "V Uep eyureny Jnyodsrog 
LTPUETAI Tenprarpuy wrejep Iopudr) ISEJOM Uep Urndwoxag ueynpnpoy | $00T 
HIPUEN yenprarpug rAurseynTay uep SMPpEHI urureyewag 180JOpoNONT | £00C 
wnjef aoxdodeg 
29 SuereNg ENY 
NIN DSd TPI Inwut T, EME/-OS YEYSITEGNINI JOPUOE) SEMAHISUSG | £00C 
LYLAG-JE Wreurg 
LITPUETAI renptarpuy | nimudu JIN SIpey-sSIpEHI UepeosIag Urresapakuag | 007 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


SUEreTNg 


y 
5 


NJN yeneAsyeg | renptarpug Tuung ue3uejey Ip MepueS sipeHj Injeaggrj rpg | 0107 
SIM IP INYET, 
SuereY PTPN “Te GZIKI Yep yeArpewwreyN AN Ueurdurtg urdurpey 
NIN VdId Tepi IP yeuung Surat uerfey :GANI-IE TUY Uep WerSI | OTOT 
SUEreTNg Surreyg NIA YPLeAG seJnYEI EMSISEYEJAJ EPEJ SIPEHI 
pTeMI NIA Tpnyg Iefepog ISe3S21g UrpeySUruOyAy Urepep MeSSIf " 
yerreAg seypnyeg | renpratpug pop yuraodooy urrefepgung Beng urdendung | OTOT € 
Tuereyy IP anyer, F 
Sure MN TE GZIKP3 YeATpeWwreyny AN veurdurtg ur3urpey FE 
NIN vdid renpratpug Ip yruung Sutarg uerley :gAnY-IEJUY wrp wersI | OtOC | & 
SUereyAg F 
NIN VdId Tenp PIPI PEP ETS YAA MP9 TAK "EA | 2006 F 
IpnyeA Up USySLTY 2 
Ewre3Yy Suejuo) SuereW TP (NAD urpryeInyay spofeyag 5 
UeP (LH) INYyeJ-IC gZIH SIANYE JEISOG ISYNNISUOY 8 
Sure NIA ISEJIOSI Ipngg ewe3Yy dwsipeIngg Uep Je TpeY, WejsI | 1007 al 
SUEre Ng E: 
SUEreTNg e3033uy NIA IP puo5 usewregnsnreSudg peuorsnyNsUJ SISIpPUY - 
NIN VdId Pra uep Apnzg duyospg -Burrem NIN IP PPUSS) usereyasOy | 900T 
PTPOEIY | ada la j2 Di Nini Wal Ui ba aa SN MEA G 


68 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


SUEreTNI 


(TSEWIOPOY CI 


pe NIA IP CWESY SISEGIOG UESEIYOIY EJOJ ULP C3OJ Surjuoy, 
yerreAg seypnyeg | renpratpug pnyS) erodwayuoy eIsduopUJ Tp rWeSY ueseinyoy | #TOC 
Sure PTPN SUEreTNg 
NIA MCaT | emoy-yanporoy | IP WoISIY esa Siseg eped UDgSINYI-WEISI ISEPII CIOd | #TOT 
(WIeN-Uy pouyy 
Suren NIN TE Ten Pa PIA Pen AA 
YyerreAg yeg | enay-ynyoroy Jnpedsrog) rweSrIng UesegagPY UP NVH | £toc 
erjengsny 
ATU) SUInOGPAI 
9 IN Seuduny Tenptarpuy BISdUOPUJ UT UO1STSY JO WIopd21T | STOT 
(Cwe3riog ye) UrunynIOYy 13eg eAurseyydwy 
TSI ENY UrP rWLSLIOG UESEGOYIYY ULIESSULPI IPMS) 
SeUdUDY SINI -JUNOTON njeg 2JOy Ip rwrederag uesegogoy Isejuowojdug | cTOC 
Suereag (yg 
NIN SurpwoT SOON BOY IdS-NWS 'P PuS) RI Yum uesememDg 
“VdId TPA Ur TPIPUOg ESEGUPT IP LWreSeIg UesegagPNI | TOT 
SUEreTNg Tukerny-je wArey ye y-e 
NIA Suegpwog | Tenprarpug MySA JADI SWT PNS EWESY OwsIeANyg UTP YELAS | TTOT 
TSI ENY SuereyAy IP rwrede-ewre3Y 21TYg ULP NYERI 
SrUdUDY SIT -JUYOTON 13eg eureSY ISISAUOY LUYLJAJ TEISOG ISYNIISUOY TPNIS | TTOT 


69 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


(Sure 0 JAN eped rpnyg) emsIsEyeN UrSurrey 


Sure MN TP OLUSTpEYTPEN YESOdUOJA| Wrepep EAUTSUEBAIJON 
NIA Wet | Uep Peng yNAN PEPU-PTIN Ue3urgwa3udg | LO 
SUEreTNg ENY 
BJOY TAN -JUNOTON Suereyyg BOY Ip ewe3erog Jewiy) UsunynISy 1210g | 910z 
(Surreyg NIA P Na Wipojuny Syuwordug rpg) 
Sure PTPN EMSISEYETAT I3e9g JeyIPEN UrLyeg UyeddU| Bageng 
NIA MNZaT | emay-ynyoyoy | resegos Jeropoy WejSJ seJyuapI Urdurgwa3udg PPOW | 9TOz 
SUEreTNg (WTJSNYAT-UON 
PTN NIN vuefreg Jnyodsrog SIPEH ISEYYNUNO SPORT SEIY 
yerreAg seynyeg | renptarpuy | yerpy,) psodwo3uoy stpepy urinytwng UrSurgwa3uag | 9TOT 
(WN? VWSINN 
Sure MEN NIN IP Ip) Suereyyy Ip ewre3Yy 133UI J, UenInSDG 
NIA MCdI PIN CMSISEYEJA ISL UBEWLSLOY UreYeg ISESITEMIPENNT | STOT 
SUEreTNg 
pe NIA Jarodwojuoy WrpSnyAy anytwag Juyodsrog 
yereAg segpnyeg | renprarpuy rwre3rIdg UesegOgOY ULP CIsnUEJAy Isesy yerg | STOz 
Suereg YEN Mmwovog Sy woyedrpey unsng 
SuereY PTPN IP Urrwe3rIOgOy SEJIJENY UEP ULIEPESIY ULJENSUTUOG 
NIN WCdT | my ENION MEPIAT KINN NINA PENETLASEJAT UrekepIOGWOT | #TOT 


y 
5 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


70 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


71 


Sure NIVLS-VWTO CYPV-IE PI, LUYEJN TEJWSY ISunudxayyg | 0007 
SUTEN NIVLS -YEYITH-II Ur IMO-IE ENYA MT ASET Wejep MN-IC JrIng SISICUY | 6661 & 
SuereN NIVLS reuanf SIPEH ADLN SISOJOPONOTAT-SHO3SIH SISITEUY | 866T 5 
Peumf/rgowog Iapnf unyej, 2 
pumfpynayekrey 1 £ 
yerugg eArey "To £ 
5 
Sure PTPN Lamp | EISIUOPUJ TP NIN,Ld CMSISEyEJAy ISeg WejSI z 
NIA WZdI -JUYOJOY IseIopOjN| Uryendudg MEP PUusTpeyIpEN Yedoowow | 6T0z 
Sure PTPN ENY Iapuar Jnyodsrag "SrenpY sIsEgIag JwSTpeyTPEN 
NIA MWZdT -JUNTON yeddudy Wreep Uendwonng UrI9g Yep UrekepIagwag | 8TOT 
(Suerewg 220Y IP ANVd 
SUEreTNg SOg Yep TMT Yodwopoy eprd rpnyg) dwusrgeyTpENg 
ne NIA YeSddUOY WeJeP EAUTSULAOJPO UEP TUTG EISF) YEUY 
yerreAg seypnyeg | yenprarpuy | yefog e3renpoy Wrepep 1sur10yOT TETN-IETIN Urureuruag | TOT 
SUETETN emo (Suereyng 9OY TP TEIIMYNINYAY SISEGIOG S/NLLd 
BJOY TAN -JUYOJOY eMSISEYEJAj eped tpngg) dwusTpeANynyONyA| Yep rwr3y | TOT 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


(sejrpanye) etegeang pdury 


UreureSrOY 


y 
5 


UtUNS NIVI Sdd -E1WOpeYY LUdWOUdg yengag redegag duusipejudurepung | #00Z 
Beren 
SurreWg NIN -IegrV IN SurTeINT NIN UOs0G JepudI semAHIsUOg | p00T 
SUEFEJAT BULSESEAPT AA 
ILILS-8Ur0eMEAJIPY eureSY seJisIoArg 2g poin serup ueg | #00z | 
03010UOJ NIVILS-3NYET, Anog Morpuy eArey yerpej, :emef Tp eureSYy IselIeA | S00T E 
SUEFEJAT BULSESEAPT AA f 
LALLS-LUrdeMeAJIPY ureJsI yuyodsiog urepep duusrpejuDurepung | $090Z F 
SUEFEJAT BULSESEAPT AA & 
LALLS-eUrdemeAJIPY wrejsy juyodsiog urerep urJewrepasoy UrNyYOg CUyeN | £00z 5 
ur Ingy-ge Juyodsog - 
SuereW SIIN-YEEALH-IA urejep sure3Yy OwusIpeIngg SEJIJEOY Isynaysuoyonnyay | $00T si 
SuereyAg-ISUrI0JOT, urunynIOy sisegiOg wnpnyiany se3esSuoy | 00. 2 
wreJSg juyodsrag H 
Wp uendwarng depey1og uesernyoy nnye-reyy £ 
Sure NIVILS-Ueyererg-a IedUOyA| :uendurarag depeyaog uesernyoy Up swe3Y | TOOT 2 
TUEPEJN Je ereASe Ag G 
SuereyNg-ISUr10JOT, UryeOdU9g EpUdSY Uep urrureseI0gOy OuustAsnpyuj | OOT 


72 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


(seJrpanyy) eAegeang pduy 


Usung NIVI-Sdd ey wopeyy s130JO9pJ ULULMEJIOg UEP UrseIayOy “CuresY | 9007 
SUereTNg 
BUESESEAPTM I,LS Juyodsrog wes Jnyodsrog :senyowag uep ruresy | 90907 
Surrewag 
-TuengSUry Yepefeyay aseandsup yeuy yrpIpuSyAg Wrepep ngj UrrOg | 9007 
SuereNg 
PTN NIN DSd -VLITIVOA Mpu METPESI MEP MEP |. 9006 
Sure OLuSyANyJUTg UeP 
BUESESEAPTMM IS Juyodsaog | 1sur10yOT, SIO9STHJ Ie y YEOEpYAT eMef tp JeAyeyg rwreSy | 900C 
Surrewag WreJSI 1207007, ye UrJe3e) 
-UeNSUy Yerefeyy :iseandsuy yengog iSur1ig enwag YIJIJAL YENEPYV useyapmuny | Ss90z 
SUEreTNI yereAse ny ybtg 3g 
IPM NIA ISd VLITVDA sAurseynydwy uep THN Wereg urumweypag uenjunay | #00Z 
uenInseg SuegE) 
ON JeLeyeg yepefeyag-earuory | uregsg pyodsANg Wepep Uendwonng depreyany ursennyay | #00T 
SUEreTNI UBATIEASY, 
NIN YeneAg "Teg-YSIO-Ia CuST YEL ISIPEIT, Werep pribeT-re efrejag stunsuj | #00C 


73 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Suereyag yeuryeg eSIENpY YMUJUON 
PIPI NIA ISd VLITVDA urejep Ud1JUrSIg Ur3durley IP rurdudIag eSrenpy | 600Z 
Surrewag -IUeNSITY 
usueing yerefeyay :iseandsuy uendurag uesegogwog uep uressI | 890C 
SUEreTNg urndwonog depeyzng, 
PPA NIN OSd VLITVDA TEISOG JONJUOYg ISESITOGUNTG TeSEgAG UrULMuNOg | BOOC 
SuereNg ureJsJ urerep si3stpeanyg SyernyounGg 
BUESESEAPI MM I,LS-Junyedsiog | ueyejunpurng Ieseg YEOpPd Te3r9OS "MVS pewwrynya | 8007 
toyewutry uep 
Sedag syyIg “eIsdUOpUJ UreJSI urpryeInyyg spofeyag Ttayeg-Te GZTH SeJE Ips SUREN 
urnTpuag peuanf - OMOLLSI Ip urejsJ dwusrpeJudUrepUnJ UryLIOI TureyewayA | 007 
(semporyy) Suereng NIA wryeagI 
-WEISJ pS peumf :gegry MIA EWre3Y-rUTESY ISIPEIT, Weyep urewre3reiagoy deyig | 1007 
sUOISTTON 
pguof NIVIS :YEPPV-IV OTWEYLIGY SILOWLNEYSIG ISEPY JULUNON Ieyy | 1007 
(sarparyy) 
SUEFEJAT BULSESEAPT AA 
LLLS-22130702Y, D 
rorydosorryg sp SI30JOpOJOTAT-SHOISTH SISTEUY :UswIaf TP WrISI rPNIS | 400 


y 
5 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


74 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


(se3Tponyy) Sundwrey 
UrJu| UdpeY NIVI-WrjSI 


LUreSLIOY JEUI 


UsInyTWOg evan -SIspeuy usunynIoy 13eg eAurseyrydurg uep euresy isioauoyg | STOT 
(Se3IPpONYY) Suereyag psoidsyg urjee3oy uep 

NIP NIA-YErHy- TP ISETIEA “YOSIONyLIEY :eAepNg IseInyinyY Uep emef wes | g1Oz 
(2IMPETAT 
SUEreTNg yeyereAseyay eped tpnjsS) e3suey, yewny UesTuowWIeyOY 

PPN NIA OSd-VLITVDA PW wAurseyndUg Uep Tur UryuNTung LUdWOU2T | TOT 
(IsegrparyY) SuereJAg 
03010UOJ NIVLS M£d IP MIYET-JE GZIHI UEP YeArpeWWeyNyAy AN UrSurrey 

-WrIST Uerfey Jeumf JnyeI, IP yeuung SurarT uerey :GANI-IE JUY Uep wersi | 1T0C 
1Surmnturg unjedngey uo33uog 
SUEreNg "S9 IP DLL, Ve3urseg ur3uefeY TP ULILIDNNOG ENSUY 

NTEM NIA ISd VLIIVIH | wur33ur J, gegofuog reSegos yensyas UeyngngOY Uesery | TTOC 
SUEreTNg IapUd5 SISIJEUY (THN) 

PTPN NIN OSd VLITVOI | Wesg unyay sepdwoy Wepep Uendwonng 13eg pepU | OTOT 

(SEMP2NYY) SITAT BUESESEAPTAA 

LALLS-2213002yg, D neng 

rorydosopryg #tPp MS TES TEE SEE TAN ENY PORN || 6006 


75 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


(cO) sndoog Ag poxopuy 


ysimaf Pur UENSIIYI) 


“9TOT (LL) TT -Ieumnof SIK ISI OYp UO SOSEUIT EISdUOPUJ Ur WuSTEOTpEYY OtureISI | 9TOT 
(9toz Sunf) 
8 IPA 9 2 nssg TC TOA (SSH 
NISOI) Pung Jepog pur BISIUOPUJ “eAEf ISEg SUEreNg UI sanndodsIOg 
segruewnyy JO reumof YSOI s2JTY SNOTSTPPY :UOTSTPPY JO WIOPODIY Pur uressI | 9TOT 
KuoulTery Ei 
Z1 :Id (9T0G) TT ON 9 TOA sno1SIpY Surppng I0J UOyonISUODIy pe2I30JOOYT, 5 
TLLSII (SSH) PUG JyeDog -0T9OG :EISIUOPUJ BAE ISET BUEPEJN UT ISEJTA 2 
pue sonyrururnyy J0 yareasoyy UeNSIIYI JO SISEg 2 UO UONEPIY UrNSUYI-LTSNYAT | 9TOT — 
(searparyy) 9107 Sunf 5 
Were NIA (SITIN) ops Ayisroarg snorsrpPy 0) IDULAOPY E 
OTWEISJ JO peumof run SJ7 pure pninMA-fe Jepyem UO 3y3noyg,sigery nugg | 970oz 5 
(seJp3nyy) Surrewag SUeTeyAg CIOY IP rure3e-rwe3Yy MTI Z, 
SuegIrg-esIpeUuY jeuanf Jnyodsrag tureSerog Yeurgy UrUnynIOYy Up dwstpeangg | STOT 4 
(serpariV) mg 5 
03010UOJ NIVLS W£d MOOI Tes NS IP Pan PN Tea 5 
-WegSJ verfey jeuanf :ruyeg, ESrGWOT Tp LureSeIag UrsegagOy sejuwadw, | #0. CG 
Sure NIA WnmHj (EISNUEJAJ SESY YEH UEP S96T UNYEL | ON SINd NN 
uep yereAg jeuanf-aznf 2G Juypedsrog) urewresroy nIeg UryLIO) Uep JeSIS UsITy | #TOT re 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


SIIINONI UOsWloOy, 
28 (£7O) sndoog Ag poxopug 
6TOT (T PIEMAY) Lc (HSSI) 


SINTUEINH PUL SIUING 


BISJUOPUJ UT UOTJEZIUE3I 


Teog JO peurnof Errur3INg Ayonog FAT) pue Aprureg Ag wusrpeorpeyy Suyumnng | TOT 
voyeongng SurosuO-(sndoog wnpnorjang Juswdopoadg Airpeuoszag 3yp y3no1yg, 
Ag pexopuT-THGI) ASIUOOJ sJuapngG IOJ WuSIpedIpE-INJUNO pur ayeIopoyAy uresI | 8TOT 
(eaef 9seg Surreyng JO 
voyrorgng Surosug -(sndoog ofOyg SWnIO,g Auowrey yIrejaojuJ JO ApngS) eissuopuy 
Ag poxopuy -J9dD) -552100Y | up sJuopngg 107 Auowrey snotsrpPy Pure yepog Surppng | g10z 
8TOT Lienigog SIEJOYIS 
-SIOJNOY UOSWOYT, Ag poxopuy WrySNJA, Arezodurajuog Jo suoyeJaadzajuy 2arsnppuy 
-SPUEPYIIN SS21J SYUENY OYT, :soanpadsIag Orur Ing) UT UO1SIpPY JO Wopadig | 8TOT 
(SO) sndoog Ag pexopuy 
2107 asnony (9) ScON 
sayur pue usg sJuapn7G ULISdUOpPUT IOJ 
Iebog Jo peumnof eyTur3IOg JUSWI2A0A| JEOTpeyg pue A9oyoopJ JO uoyyezrpeorpeiS gg | 1TOT 
(£O) sndoog Ag pexopuy 
Leo) rum SS, Me Pe Ol TP. 21 


77 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


SS2IJ NIA :SUerejAg WreJSg dusTpeJudurepunyg Iseinsyuoy | 6002 
SULIT PEN NIN DSd 21029 EIPOJNT (smmusg wr) Wes Urp Jepus | 600C 
SS2IJ NIO :3Uereg s130Jopo19Y SIIOISIPI urJeyopudg :stpepg ytry | 8007 
SSOIJ SIOLIOAY :BUEFEJAJ (ejurdudg IE) ISLNJOWIAG Uep IepUO) | BOOT 
(J0JPg Uep smuog Wr) 123urJ, uenm3g 
SS2IJ NIO :2vereng Ip Jopuos IsNpJUJ Uesejry Jopuor wnnnyadg | BOOT 
YEMCAS SEJINYEA :SUETETAT PPS PON. 2000 
(smnuog Ur) 
EJIeyASOA EIpOJAy IErI-SUTySTINJ ISI | suryurgIoyrg YEUY Uep Uendwanng Yyeysnaejy | 9007 
(Stmusg wr) urdag esejag 
erpownkeg :SuerejAg segisJoatuyy ninuoyyy ewre3y uep sureg npeway | #00T 
NgIdwag mpnf unyeT, 
nyng eArey "T 
SS2D01J SurosuD 
(GO) sndoog £g poxopug-(SIIK) ke ada daa! 
UreJSJ EISdUOpUJ JO yeunof UJ WiSIpedIpeyY-IOJUNOI pure UOnEZIPEOIpEy UOWOM | 6TOT 


y 
5 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


78 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


(SIMUSG WIT) WEJSJ ISLIIPOJAT ONOLIG IG 


79 


SS21G PEN NIN Suerew ISXW Uep Isejondanyup “dosuoy Jeropoyyy UregSI | 9TOT 5 
sS21J PEN NIA Suereyg tISdUOpUJ Tp usgsIIg-wrejSJ Isep | SsTOz 2 
SS1g PTE NIN :3uerejag STpEH Uep UeM-E PNIS | YTOC « 
SS21g PEN NIN :3uerejag Te TPB IA SRS, LC £ 
LUreSLIOg JEUI) UrLUNYNIY 5 
sS21J PPN NIA 3uereyg UP UJI SEITpeyOT :rure3Y Ounsrpeingg | CTOT 2 
yeuung SutAtj | 
SS1g PEN NIN :3uerejag uerey :srpeHI Jnnodsrog GEN INIYV Uep WegST | TTOT 
(smnuog Ur) 
sS21IJ PPN NIA 3uereyg UIEJST YetIeAG IseSTpeUIIOg Uep OwusIpejudwrepung | TTOC 
PER 
UEp Ud3SLry EureSY Surjuo) urpryelnyy srpefeyag 
UEP ILIYET INGZIFI SIANYY JEISOG ISINIJSUOY 
RI-3ruswoy Suegargeg :e3reyef png :ewre3y owsrpeangd ep yeytpeyg WrerST | OTOT 
SS1g PEN NIN #3Uerejag SPEH nurg SEN Urifey | OTOT 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


y 
5 


UENINSEJ TUISEA-TV dd wreJSg juyodsrog uendurarag ueekepragurag | 007 
SUereNT NIN OSd IL veyey3uy EmMSISEYEJAg ISeg JOpudS) YEJONOS | TOOT 
SUEFeJAg BUESESEAPT MN ILLS wreJSg Juyodsrog Wepep ureweserogoy dwustArsnpyUuJ | G00T 
Kuew2 (WAN) 
UOISSIJA JEOTpOSUurAg paru) III (GMNI) 2230701G wajs0oM-U014S144/),, 
2g Suepeyg CIeAMOTEg ULdI urejep YEreye Ur IN-E TUEyEWON OpONOJAY | 2007 
SurreIg SurGLI IN swsrururg Bojoa,| 1002 | 
SuereyAg Suege) TIM CESNOY UEp eNPOY LUrLIIG SJ tpeluoyyy rururreSeg | 100T : 
SUereNT NIN OSd Tumeyduy emsiseyepn ISeg TapuSr Yejogos | TOOC | 
ynfueIN geyung eAepng uep rersog Jnyodsaog Wrepep NVH vep yexSourog | TOOT 2 
Sure GETUOG turesy Jnyodsiog urerep Iapuo | 0007 F 
Kusun (an) T E 
UOISSIJAY JeopOSurAg pun | (IMD). o18001g wajSoyy-UD1511Y7), WereP SIPULI WeJSI 2 
2g SuepeyAg CIrAMOEG ULdI Jurpdsrog :nelog urerepnesing ekupnInmany nfnuoy | 0007 5 
(MN) Sure JII UreJSI Ureyep IopUd5) ISEPY Up Urndwranag ueynpnpoy | 6661 Fl 
SurreAg SUrGEI TING Wejsi Werep Iapusn | 8661 | 
SurreyAg Suege) JIN uendwanag yensyag 180Joa, | 866T & 
eIe33UOpPAUOJ Iapnf unyey, 


YETWI Wn10 7 WPJEP sIpurLg PNUISAII /O9GUINS CIEN 2) 


80 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


81 


Suereyy eyebng pyonyg SIJML I8o13uepuor) eyebnyg pnyeanys 
dd 8 SurreWg NIN OSd dd IP Wing Hhues 3g urpdwernyOy 2g IOpUOI UrynEpg | #00T 
oyzayofoyag GEA eArpng uep ruresy nyodsiag Jopuo) | #0OT 6 
Kuewio SYIreT YO JO ordoog 3s3uoury duaJot AA SurWodIdA 5 
UOISSTJAJ ii San tea IOJ an Aa sa 5 
29 SUEPENT MPI VM “urejsy yuyodsang ewre3Yy sisegaOg YIyUOY temBuoy | #00T Z 
SuerelNg : 
BUESESEAPTMM IT ,LS T-S wreJSg yuyodsrog plug ure3remag isyopyoyy | #00T - 
MUI T eMEf TOg-(dA reJSJ urerep YUTJOg Uep uendwranag | #00T 8 
tunef-2s TING : 
(SI) ey Ipey yeuny uendurnag ursegogwag 1307097, uep wes | £00T 
SUereNT NIN OSd III Uryesyduy EMSISEYEJAT ISeg TOpPUOS) YEIONPS | £0OT 
SuerelNg 
VWSININ 'eeswoY TIM WrJSI urerep uendwangg ururdurwadoy | 0907 
033urjogo1g uoJteJ (NIVI uss0gg ISrg Japuor) yejoyos | $00T 
TIN PW 
-Uendwang urekepragung ture3e-EWr3Y Uep Iapudn) | £00C 
ofreoprs 
ULSUrMSSUET, "GLOUY Tdd SJPEHI uep ur angg-e Juyodsrag Jopua) | £00T 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


NG PS TePRI, EP kana 3 Sl Le aa la Gan SE Ba UG sa beta ON MN 
senjouag 
SULJeN SSO1IOAY-PDETI Yejo OS, YEreYeAg “Wejsg pnpodsrog Wrepep Isernyowag | 9007 
gwef NIWLS 
MSd 2 Suereyg NIN OSd MOS PN TEP PPR | S00C 
njeg e30y Sedopuey 
-SurPeW NIA WdI uendurnanag isynpordoyy yey-yepg uep wejsI | 9007 
njeg e30y Sedopuey 
Sure NIA Wdi Iopudr) urjipeyepNOy yyudg tedegoas urseInyOy | 90OT 
UenINSEJ uwlnv7 yu 
(OfOIOUOMA TUISEA-TY dd bnbngg Y uoing-y0 pnbn, GAN Werep ASI Iweng Isep | SOOT 
SurreNT NIN OSd AT vejeyduy emsIseyeJAT ISeg IOPUOS) YEIONOS | POOT 
we tp orpea 
-01PEY 29 SurTeT NIN OSd Inwur T, eME/ Yekerim TP LNCDId SESITEISOS | #00 
INUII T, eMef Tp 
Int T, "MEP TOg-(dA uenduranag ynjun YUTOJ UENTPIPUSJ ISESIJEISOS UTP TOL | #OOC 
BUrESLIOg JELINJEJUY 
Sure INVA uendura1ag 18eg uese12yoy urgIoy Urdurdwrepudg TOL! #00z 
UENINSEG TUISEX UenInSeg TUISEA-IV Wing Nyar 
IV dd Y SurreN NIN OSd | dd P Ying PIurg 1Srg Ur WENYDY 2g JOPUOI UrynEpad | #00T 


y 
5 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


82 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


SuereyAg Geg Sedopuey eSIenpOY MEP Yendundiag ueekepragunag | 1007 

2gwof NIVLS MSd WEI nynH JapdsrOg IOPUOI | 1007 

Ad PPS TPRI OP MPEH-Ie Jnnods1ag 1opuds) urexe3sOY | 400 

MN DNES IEPT T, OTpPENI ur mnp-pe Juyodsiog Iopuosy urerejasay | 1002 

SUEreIAg TRTST OPEN uendurag 18eg gegjif uep yeany | 1007 
nerg EysnG IpnyeA Urp UNSIry CwrESY SurJU MN UeP LH sunyYY 

NIN 28 II Sedag -IIA SIOV | Persog ISenaysuOy IPNIG EWESY OwSTEANYg UEP TEMTPEY WEI | Z00T 
SEISIUOPUJ-2S IWLd V2S0G OSIS 

Tri Sedag -enadIrg NW, Urejep SuereyAg IP UrejSJ SwusIpeJUdWrepUNYg UryeIa) | 1007 
Surreg unyedngey tp 

SUEreTNg UrJewredOyy YynanpeS SY (LIGA) 223ueg, yewny wereg | 1007 

GEYUOg 8 Sure NIA OISd Urese12yOy uesndey3udg Suepun-Suepur) IsestpersOS | -900T 

AN PPS PPA OP (MU, PNjOS Teresa | 9006 

njeg e30y Sedopuey 

2 Sure NIA WdT OSd JopUd5) Uep CwreSY Jnyodsrog IeUy Tey-TEH | 900T 
njeg e30y Sedopuey tUreSePG 

-SurPeW NIA WdI Jep urunynIoy usejdpuog Urepep uendwranag UrI2g | 9007 

MA DNES IepT |, OPEN Japuar Jnyodsrag yebiby uep ueeureuag 1yeuy ueinyepy | 9907 

MA DIES JepT |, OPEN "OSULT, yewny Wereg eweselioy uep rseyrunwoy | 9007 


83 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


TA AS TPA SG uendwrniag rsympoadog Yey-TeHI Uep WEISI | 800T 
BITENLABOR 
WON S9KO 8 SurTEyY NIN ANSISATT UT Ansnorsnoy,, UII Yepog | 800C 
SUEreTNg 
NIA NS, JerrestwoY TINd Iopudr) 1097 uep dosuoy | OOT 
ngeg ALV rureSe-EWe3Y JnyodsrOg LNG Sestpersos | $90T 
Jesog Uep UnyaH 
eArgeIng TA, CweSYy JnyodsIOg INC vrsndey3uog isespersog | 800T 
sr80JOpOJOJAT 
YOY ePULg LTUEN-IY MSd Isyn1ysuoyoy eAedyy :Uregsg pnyodszog Jopuo snsanysig | 8007 
Tai Sedag - srejnodarg sape y uep urpryelnyy srpofeyg Tuayeg, 
IEUOrSENy Josry ny, JngZIHI seye tpngg :3uereyAy Ip WrejSg Owusipejudurepung | 007 
Suereg Suege) TINJ UISpOYAy 19 TUNIEY UrINJIWIOg IsyopeN | 4007 
BUreSE 
Sure INVA -ewe3y Jnyodsrog Surnyye1g uep uese1nyoy Ursndey3uag | 4007 
SUrIENI NIN VS» 
TENESIUION TINd 2 OSd CMSISEYEJAT ISeK JOpUOS) YEJONOS | 100T 
BITEJLAIOA WON SOLO 
9 SINI NIA pngungy Sea urwe3eIOy Urepeg ewe3erag | 1007 
SULJejNg SSOLIOAY segIpensyaS uep “SyaG TopUdr) EyYLUTgOIg | 1007 


y 
5 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


84 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


SUeFejAg EUESESEAPT MN ILLS ISdUOpUJ eAepng urerep wregSJ Isngryuoy | OTOT 
EISIUOpPUJ-2S EJOPUIJ 
eIeg 13eg WeSJ-USISIry Urdungnyy Surprng Aprdej 
Suereyyg "3eAMOPEg ULdI Surure1y,, WeJST werep ISeyYyLImg UryeIO redegaag | OTOT 
SUETETAT PITA 
NI vs PPU IIAd rure3Y SeJurT Jupodsaog Wejep rweSOg | OTOT 
SUETETAT PINTA 
NITI YSS #PESIMOY TINd IIHd-WejSg UeyerN 1Seg year PEUJEWONNY | 600 
MA DNES IEPT T, OTpPENI urejsg OwustutuIag | 600C 
Der NPEPOY OPT Jopud5) uep unynyy JnpOdsrng TUTg BISA UeyuytunNg | 6002 
Surew NIA Wag Jendwarng 2), 
UEP VS,, TELIESIWOY TIMNd UJIg uep Urg1og Sunjeyrng Uedwag, Ug yepag | 6007 
SuereyAy Suege) JIN WeJSI wrerep Iopuog snsinysig refemsy yejoyas | 600T 
Suereyag I39U1 |, UenIn3I2G 
VWSINN Peswoy IMH | IP 2pUS9 ISNpJUg Uesernyg IOpUSI) umInpads,, Nyng Yepeg | 600 
MN DNES IEPT T, OTpPENI LISdUOPUJ epe OwusTUTWIag | BOOT 
MA NNES IepT |, OPEN Iapudr) uep ewre3y Jyodsrog ISyrouIOg uep yeiSouIog | 8007 
eWre3EIOY 
MN DNES IEPT T, OTpPENI Jeuig) UsunynIOy ueyudDuoyy Wepeg wendwoxng urzag | 8007 


85 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


erpeIISNY AIISISATU | YSEUOJNT 


ANUIT T, eMEf JONJOJ ULYLIOEPOY UEP WEJSJ JEUOTSLUJOJUJ 


9 Sue PIPA NIA IrUTWIOG, SUETEjA| IP WegSJ OwusTpejudUrepUng UeyeIOI) | TTOT 
SUETEJAT BULSESEAPT AA EISdUOPUT 
ILILS - aeururag eAepng undurgwoy Wrejep eAursngLyuOy Uep uressg | TTOz 
SUEreNg 
DTEMI NIA VS renestuoy IIN SuryseA ureag e1yeg deydunduoyAy 
TIM -EvOSEN Irunag :TRDIN UranDdurypy yrpeg Ip sEnyowag Suekeg-3ueArg | TTOT 
SUerelNg 
BUESESEAPTAM IA, LS -Jeurwag LISdUOPUJ WrejSI Urdurgwoyidg Uep yeselos | TTOC 
SUEreTNI EMSISETETAJ 
NJO bnre-re uokey TImnd UryeIn) 13rg Judg :uesegogwrag 1307027, uep wrejsI | TTOT 
SuerelNg Sure PPN 
NIEMI NIA YeueAg seJpnoyeg | NIA YrueAg seJmyeg JOI 8 vesnanf unnyuny doysiom | TTOC 
Sure 
II Seuwupy-snyig Ip rwe3Y 2g Yep NYERI ISeg rwreSY ISIMUOY LUYEJAT | TTOT 
X (SIOW) sorpnag 
ursewrelurg OTWTEIST UG DUDIOJUO JenuuY YEPe Ye Ng CE WeSe-rUreSY 
NIVI 8 II Srususy ISUEIOJO T, UEP OWISTJANYUTS YEEJOT, eMEf IG IeASPENg rueSY | OTOT 
EISJUOPUJ-2S BUTESY YOYOT, 
Suereyay pJeAmMoOpeg UT dI 13eg UreJSg USgsUry Soperg WnIOg, “UereurepIOg Uep urerSI | OTOT 


y 
5 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


86 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


SUEreNg 


2UrGe) TIMJ-EVOSEN YGT Iopuor) urrpeoy Jnyodsrog uendwranag yibg | sT0z 
SuereyAg We HI IaJodurnyjuoy 
TE IMLS - 2117997 Jsong) Ur3urgUdyIOg UP YIYLYS SIpEHJ IsesIrepUrIS SIJLIy IpnIS | cTOT 
(Uunye) | eurejas) £ 
£ Sure NVIAI SUCTENI NVIA IP IVd ANOMI Sg yeyeg Ur3urdwrepuag | TOT 
SuerejAy Ur S23Tyg SNOTSTPY 
ekegrang pdury pue suonndeAg 2yp 107 Surueoy uourrepy sno13TpPY 30 
urung NIVI - IIX SIOIV voneorpduug SJ! pue uorsIsauog snotSrPy | cTOT 
tUrESY uep 
Sue BOY TAI Tersog “unynpg Juyodsrog ewre3y urepouog Tdeyikuoyy | c10z 
Sure PETEINI NIA VS 
KO Ad TPA YP ture3y OwsIJeangg Uep JeMPEN WEISI | TTOT 
SULTAN PETEI NIN YeneAg 
SeJINYE- JEUOISEN JLUTUIOG EpIsedUrg Uep CIe3ON “uressI | CIOT 
SUETEJAT BULSESEAPT AA rISdUOPUJ rAepNg 
LALS - nurej yemny urynjuagwag I3eg WeJSJ IsngiyUOy :etrpng Bojodoxnjuy | croz 
Sure MPN NIA WdI rurese-rwe3Y ynyodsang Owusrpejudwrepung | TTOC 
SUerelNg 
NIPENI NIA YrueAg seyn ye JxoJUO UEISJUOpPUJ 
- IBUTUIIG JeUOTJLUINJUT Arerodwoyuog ur Megj Oturessg JO vonyejuswodur 2yg, | 1107 


87 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


OpuognJjIS 
yyndnfueg ofomuey uoysrry esag sIsEg TP TPNIS :966T 


epULIeUIES NIVI-AIX SIDIV | Spuogngrg urynsnioy roseg USgSLry-WregSg Isep Isengynya | #IOT 
EUL LA (NG Nap3 BIANG Ka D3 Kal eSrenpY Wejep UryIpIPUOg | #TOC 
eXerey3UEEJ NIVI 
- NW, yerny 29 dOySYIOMN IIodwajuoy stpepg uerfey urSurgwoyang Uep ynuy | #TOC 
CISACTETAT ADI 
29 SUEPeMT NIA evefreseoseg Isduopuj TP jeanygn YOTNYAT 
-JEUOISLUIOJUJ JLUTUIOG UeyTpIpUOg eIegWdT Ip rureSeIag UesegagdYy | #IOT 
SUEreTNg 
PTN NIN WNCAT-VOSd wes Junjods19g Jopuo5) :I0pUS) UEJOSOS | TOT 
Sure BOY NdINI weJSg Juyodsrog e99uey yeuny Wepeg ueseIayeYy | #TOT 
Were NIVI-TIIX SIDIV CISOWOPUT Ur UOFSTPY JO WOp221I | €TOT 
erjengsny eISdUOpPUJ 
Suzmogpeyng JO Ahisaontup) SU, Ur Auowrery snotsTpP Pur Dur19yog Suyowolg, GO | £TOT 
erjengsnY eISdUOpPUJ 
SumogpyAg JO Anszoatupy 2UT, UT UOTSTJON JO WIOP3DIH, dUDI9JUOY jeuonyruIuj | £TOT 
Sue BOY TANI urunSurgUag uep uendwanag | £T0C 
X PIN Tel 
NdG vohog 8 Sure NIA SuereyAg TP YeseIpejAg NINYAy UrJEyduTuag Urp Jang | £TOT 


y 
5 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


88 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


ISUeMNAULY 


89 


Suojuor Kuye1gJ IVI EMSISEYETA Uep epnwag 13eg duusrpeytpeY reySuruoy | 9TOT 
WEIEJEN NIVI-2udxayuo) Auourrepg snot3rpoyg 307 Uoryeonydurg s 
uoneurnyuy rUNWNYA 1 SJ7 pure pninMA-je JepYyeMA Vo 3ySnoyg, sigeiy ugg | 9TOC 2 
SuerejAg DITTEJAT EISJUOPUJ UI 2 
NIN 8 ANGd-SIDI ut WISIEOIPEN JUDADI 0) AUOWNEHY SNOLSIPY BurunySuang | SIOT | 
BISAETETNT annpadsIag Japuar) 2 
"TP ULLIN-SOIVOOT | 2oedg peongog ur drysIopeoT UIWOM Vo s23e9IG WISNYAT | STOT 5 
SUEPEJAT IOY LOG YTOT ueypnInmoyAy 2 
ersog 29 wnyngg Suepig ekedyy 9 Urdurjurg ewr3rnag ye) Usunynaay | STOT & 
sardoyenyg uonyeSedorg 
pue “ure1107, peangpng op Ire1I0g :SuepeNg Ur OSEIPA 
OPEUEAI NIVI -AX SIIIV UrNSIIYyI JO SIseg 2yJ UO UOEPN UErSUYy)-WsnyA, | STOT 
BIEMSIINY SUEPEMN ALLS JekepNg JEISOS UP CWESY 
29 SUEPeyAg COM INd-dL, Iynyodsrog LNG vegIoy Ururdurudg, jeSopereg ULYNEPI | STOT 
MIPOY UrUOpISOIEYy 
-35 ANJJI-NNGAI II Fefepg wnysodurg, ersduopug 
TMII IL ANddI SANdI rpnwog ISeg JEMIPEN ULYLIOS) ULP Weyeg TENSuLuOA | STOT 
LILSOUIOG ULP esJULgg 
RI Tdg 8 Sure NIA uednpryoy Ierig p veyyn3duOy :Ures3urgoy Ieutwas | STOT 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


s Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Suereyy| tatupy - nyng yepag sUre36I9g JEUI) ULUNYNIOY Uep duusIpeAngg | TOT 

SUEPeY BIOY TAN «LM eped swre3y seyyuapI Wojoy Ur3uosOo3UOg,, TO | LTOC 
YeUL YEWEI SULA (TJNVd) 

SULPeNY VON TMCAV£ad TUTG BISA ILUY UeTPIPUOg ESEGUPT LeyeadPUOJA | TOT 

SUETETAT PITA 

NIA Mag -Ieuorsey reurwag IrUOTseusULIT, peytpEN 1S0JOOpF Urp UryrIOn) 1BopedUO) | /TOC 
Sundurey uejug SuereyAy Ur Apngg 2seJ Y :LusIpedrpENY 

USpeJ NIVI TAX SIDIV JudadAg 10 UOntONdU SIT PUe AuowIeFy SNOFSIPYI | 9TOT 
TUTG CISA) YeUYy UeyTpIpUg 

1g ALV UreJep IOpUdr) UBeIe3OSOY TeIU-TelIN Ururruruag | 9TOT 
Tur Isn 

SUrPeNY MOM TMcav£dd | ieuy yefog Swsgeann YUNANI SSLIPG LWESY ULYIpIPUOG | 9TOT 
rure3EIOY 

SUEPeY BIOY TAN Je) UrunynIoy UndurgUP Werep uendwonag urrag | 9TOT 
Sunpurg woyPLA sJuapn1$ UsIsdUopUj 

-9dU219JUO) STASII IOJ JUSWSAOYAy Jedtpe pue A3ojoopJ JO uoryezrpedtpri-2G | 9TOT 
SULPEN IOYUOG YNTOG JeSIG ULIIY 8 TEPEN WeYEJ TUrSULUOAY 

ersog 29 wnynyg Suepig uep yeduoy Wepep elewoy uexog sespewndO | 9TOz 
Sundurey uejug Suereyay ur Apngg 2s) 

USPeY NIVI-IAX SIDIV V HWSTIpeorpeyg JUAN 0) Auowre Hg sno1sTpO Surseuey | 9TOT 


y 
5 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


90 


2019 


« Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


(carf 9seg “Suren 


Sure PN JO IOg SUNIOg AuowreH yirepiajuj Jo Apn3g) eisouopuy 
NIA Omodeg erreyg - ssayooy UI sJuapnjS 10 Auowerg snotsSrpPY pur yepog Surprng | $TOT 
nduny zeyy uendwanng 
SUEPEMY CIOY MNNdEAL Isestue3IG) SIsEgIOg yeyIpEN 130JoopJ yeySurunyag | 8TOz 
Tr 
MA ULUTpEIAT OTpPENI yeuy eped snisrpy 01yeIey Urynjuogwag Uep eSrenpy | $TOT 
ouusTpeyTPEN 
Surreyg IOY TNCAVSAG ye3ddudyy Wreyep Uendwanng Isestur3I UeIOg | STOT 
ng AIV eSrengOY SISEgIag SwusIpeyIpEN JeNSUurunyAg | BTOT 
e3IenpPYY 
SuereyA CIOY INCAVSAG sIsegIdg UrUNSUrgWIg Wejep Urndwnngg urekepragunag | 1107 
SUEPEMY CIOY MNdEAL OLuSTpEYTPEN CAryEg IMp3J uendwonag isesture3IO | TOT 
rerpesg #S0oopT 
MA ULUTpEIAT OPEN ye3dDuOyA| Wrepep e3IenpOY UEYIpIpUOJ IsesTpeJMO | /IOT 
nJeg ALV eSIeNpY UEYTpIpUOJ Urepep UendwaIag UrINg | TOT 
EMSISEYEJAT ISEG ILUSTPEYTPEN YESOdUONY 
ejIeyef TM Sruswoy Urefep CAUTSEAOPY 8 NIM Wopnyiny sejuswojdwy 
Surggrpeg “YIVISI puz Impepu JeIopojA| WrejSg seJnjuopy ueynjuagwag | TOT 
dowowng yetebnNy-uY TILLS TUTY eSEJAy Uenduronag urSuenfkog Hg runrey | 1T0z 
Sure MOM MICaV£dd PejurNg Uep HIPULINg CISUET rpefUOyAg | LTOT 


91 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


y 
5 


IRI Uoprs21g UnyeT, 0g CAJeseArey rurdurreAyes UreIrey3Uag | 6TOT 
IST Uoprs21g UnYeT, OT tAJeseArey rurdurreAyeg UreIrey3udg | 6002 
eArgeang 
pdury usung NIVI 701p £-S WrsISOIJ YTEGIOT, UEMEPNSIMA TeSegas UrrSIeySUdg | 1007 
Hagudg use3reySudg Yyusg unyey, 
use3rey3uag “( : 
ouusTpeyTPEN 5 
MA ULUTpEJAT OPEN (erdueuoyy Wrepep eIrenpYy UrUryEJOY UrJeySuruag | 6TOT s 
Suren PITEIAI F 
NJO bnre-re uokey TImNd uendurag Jopey urekepragwag | 6107 S 
erenpOY SISEGg Z 
Suereg PIPA NIA aMG Isdn1oy yuy ueyrprpuag 8 uendwanag NVS IsesTpersOs | TOT 4 
Surreyy uyedngey rp3urgIpeg UrSunySurg 5 
SUELIN YENUIG Ip NrpPuag LIeg Org JOsryg sejisedeyy UrJeySuruag | 6TOT £ 
ejaeyef & 
yernyekeprpg JueAS NIA 8 wnpnotang Juswdopaaag A1rpeuoszag 2) y3noxyg, 
Suerey DN NIA-SIUOOJ sJuapng$ IOJ WuSTpedTpEN -IOJUNO Pur eIOpoOjAy UreJSI | 8TOT 


92 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


rdey Surreg (ISSIH) 
WGS vereyduruag stwoy | eissuopuy yeyeAg ruelreg uep ULnugg ULundury £TOZ-800z 
SuereAg NIA YrreAg sen ye 
FAN SMPEH-IE UP Ur O-IV YETNY EIEJAJ WnISIOSUOYY 0L0c-L00C 
urjegef ISESTUESIO unyey, 
UseMSISEyLW Y/YErurTI/ISOJOAg ISeSTUESIO “TJ 
(TISOd) Yonvonpg 2YSIH 
S1O7 | oruregsg 107 wre13o1g diysmoppPH FEIOHOGT ISOJ erpengsny | “G 
9TOT “6007 yerwan urp Hey yeprgg FEGEAY PPNS 
9TOT “9001 Irwopeye ur3unfuny purrreyg, | “£ 
910Z F10Z “600z 9007 9dUD19JUOD Uep yiwopeye urdunfuny aIode3urg | “G 
810z 9107 dwrure13o1g YonyrI9poY drys10ss2y01J 
“sTOc “YIOT “6007 9OOT | 8 Sowanyuo) Supureag, STWopeye Uesunfany eIS#ereAT | T 
unyey, uejer3oy/ueniny, BIeOON BEN | ON 


nosoNy aengj uesunfuny "Y 


33 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


Suereyy PITEMN NIA 


ueJInsuoYg (TAVWVA) SruyipIg wAsIseyejAg TUwnyy UrJeYT | Susreyos-9TOT 
Sure PEN NIN 
surgwag (AAN) STUIpIg BASISEYENg Jesag ESTENPI | BTOT-STOT 
SUreNg PEN NIN 
yeyostudg UemaI (AIM) STurTipIg CMSISEyETAT Tesag EITENPYI | #TOC-OTOT 
SUEreTNg 
SHEIANYOG PITEMNI NIA NAM YEITNY BIEJAT unysIOSUOy | 9TOC-STOT 
IoSaSY WIT, SuereY NIA v2s0g GNIg | Suereyos-TTOT 
SUETeTNI 
JOYEIPOAT PITEMI NIN YEREAG SeImnYeA SULPEINT DTIN | Suerespos-TTOC 
Surreg PEN NIN 
ENY yerreAg seJgnyeg CWe3Y Suepig YM wnisIosuoy | £TOT -0TOT 
DOdd IMNNSUJ $$ IOSISY Suerey PEN NIA NILdT WIT, | Suereyos-600C 


ur3uendy -UoU JIpnYy UT, 


SUEreTNg 
MITEMI NIA (IdS) reusojug seme3uag urnJjes 


600C 


y 
5 


Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


94 


2019 


- Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. - 


M. Organisasi Sosial-Keagamaan & Kemasyarakatan 


Tahun | Organisasi Jabatan 

1999- | Lembaga Kerjasama Lintas Sekretaris 

2009 | Agama “Toleransi” Malang 

2003- | LTN PWNU Jawa Timur Bidang Agama 

2007 dan Gender 

2011- | IKAPMII Komisariat Sunan | Bidang 

sekarang | Ampel UIN Malang Pemberdayaan 

Perempuan 

2015- | Forum Kerukunan Umat Bidang 

2020 | Beragama (FKUB) Kota Malang | Pemberdayaan 

2013- | Ikatan Sarjana Nahdhatul Bidang Pengem- 

2017 | Ulama (ISNU) Malang Raya bangan SDM 

2015- | Pokja Pengarusutamaan Anggota Tim 

2018 | Gender (PUG) Kota Malang 

2016- | Dewan Riset Daerah (DRD) | Ketua Bidang 

2021 | Kabupaten Malang Sosial- 
Keagamaan & 
Tim Pengendali 
Mutu Riset 

2017- | Gerakan Masyarakat Perangi Dewan 

2021 | Korupsi (GMPK) Malang Raya | Penasehat 

2018- | Ikatan Sarjana Nahdhatul Dewan Pembina 

2022 | Ulama (ISNU) UIN Maliki 

Malang 


Malang, Agustus 2019 


Umi Sumbulah 


PEREMPUAN DAN KELUARGA 


95 


Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia 


« Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam - 


96 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2019 


Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H, Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926. 


